Pemasaran Online 


Kelas 10, Semester 1 


Endar Nirmala, S.Kom, MT 


Pusat Pengembangan Pemberdayan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Bisnis dan Pariwisata 


KATA PENGANTAR 


i | Halaman 


Diunduh dari BSE.Mahoni.com 


DAFTAR ISI 
KATA PENGANTAR sia 
DAFTAR DO an ea ll 
PETA KEDUDUKAN BAHAN AJAR oo oo oo... IV 
OS FN asa V 
PENDAHULUAN aaa oda do XII 
A. Rzcdtec —-————————————— XII 
B. Eco cro: P——————————————— XIII 
C.  PETUNJUK PENGGUNAAN ......cccccccccscccsccccscccceccccesecaucccacecscecuusessusecusseeauceseuscesausessnsesaeseees XIII 
D» AN AR as aan ii XIII 
E. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR...........- eerte eee aa XIV 
F. CEK KEMAMPUAN AWAL.........c:cccsscccsscccccccssscccsccccccescccescceucccuscccusseceusessseseusseusuceseusensesss XV 
PEMBELAJARAN —-"--—————————— 9 1 
A. DE nan Kan aa Madonna anu 1 
B. KEGIATAN BELAJTAR 00 iaa 1 
KONSEP PEMASARAN ONLINE (ONLINE MARKETING)... coco” oa 2 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN .........cccccccsscccssccccsccccssccccsccsssccusecesccuesensesenseecesesesceceusesenscsaceceuss 2 
B. URAIAN MATERI leal 2 
C. DINNE OIVA 17 
D. — TEST FORMATIF en aneka pes 18 
E. KUNCNJAWABAN na 18 
MERANCANG PEMBUATAN WEBSITE ....o.oooooo oo oom... 19 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN ......ccccccccccscccccscccesccccesccaucccuscccuuccuuseceesceuscecueseeusseeeuscesauseseesesaeseeas 19 
B. URAIAN AI 19 
C. RANGKUMAN na an is 55 
D. TEST FORMATÍE susi is 56 
E KUNCIUIAWABAN ¿ió 56 
KONSEP SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO) ............................. XXX... 57 
A.  TUJUAN PEMBELAJARAN tics 57 
B. URAIAN MATER A 57 
Oa ME AA 84 
D: TEST FORMAT ab tires 85 
E. ¡AA E A ia EEA 85 
PEMASARAN ONLINE MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL.......o.»o oo oo... oo... 87 


ii | Halaman 


A.  SDUBJUJANOJBEMBELAJARAN «oerte ie ao re oco eictellie ever ee an 87 
B. UAN MA ioi plu do cd UU Rial E Lu ERA LE PI ri 87 
Tr RANGKUMAN eS e 108 
Ds “TESFORMA TE lo anda ee e A 109 
E. NS ISS A O A D ai 109 
PEMASARAN MENGGUNAKAN SURAT ELEKTRONIK (EMAIL MARKETING)........ 110 
A.  TIUJUANPEMBEEAJARAN ..: sa 110 
B. MAN Au a 110 
(2.  dSANGIUMANE as aie a 182 
D TESFORMATIF den ica ese ope 183 
E. KUNCI JAWABAN TES FORMATIF.......... do ds 183 
IKEAN PAY PER CHECK APP) dn inn ian ain A Aan a AA 185 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN asn na 185 
B. CNT INTACT ms sa 186 
CC RANK MAN an Se aa 237 
De ESPORMATIES o el 238 
E. KUNCI JAWABAN TES FORMATIF ......ccsscccsecccscccccccesscccecccucecasccusceuecceuccenssecauscensesenseeees 238 
cA P BUT eC cid 240 
PENUTUP nan na DU NAN aa AN AN e MR P MEE A LL LN EI XVI 
DAFTAR: PUSTAKA oom wan XVII 


iii | Halaman 


Prinsip- 
Prinsip 
Bisnis 


Analisa dan 
Riset Pasar 


iv | Halaman 


PETA KEDUDUKAN BAHAN AJAR 


Pengetahuan 
Produk 


Perencanaan 
Pemasaran 


Pengantar 
Ekonomi 
dan Bisnis 


Penataan 
Barang 
Dagangan 


Bisnis 


Pengelolaan 
Pemasaran 


Pengantar 
Administrasi 
Perkantoran 


Komunikasi Administrasi 


Transaksi 


Pemasaran 
Online 


Pengantar 
Akuntansi 


Pelayanan 
Penjualan 


Analisa dan 
Riset Pasar 





GLOSARIUM 


Pemasaran online - Internet marketing, e-marketing atau online-marketing 
merupakan segala usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran 
suatu produk atau jasa melalui atau menggunakan media Internet atau 


jaringan www (World Wide Web). 


Konversi Instan - kemampuan untuk mengubah pelanggan secara instan, ketika 
melakukan pemasaran online, kita tidak hanya menjaring informasi 
pelanggan potensial, tetapi kita dapat mengambil penjualan seketika 


dengan melakukan beberapa klik mouse. 


Search Engine Marketing - Mesin pencari, mesin penelusur, mesin pelacak yang 
digunakan untuk mencari informasi bisnis, produk atau jasa sebelum 


membeli sesuatu 


Email Marketing - email berisi materi promosi yang ditujukan kepada kelompok 
pengguna internet melaui email, untuk mempromosikan suatu produk atau 


jasa.. 


Copywriting adalah kemampuan creative advertising dalam mengolah kata dan 
menciptakan naskah periklanan yang menggabungkan kerja intelektual dan 


seni untuk dengan tujuan mencapai penjualan ataupun pemasaran. 


Online Public Relations - E-PR (electronic public relations), Cyber PR, Online 
PR, atau PR on the net, adalah kegiatan PR yang menggunakan internet 


sebagai media komunikasi. 


Social Media Marketing - Media online jejaring sosial yang digunakan sebagai 
alat promosi bisnis efektif dengan para pengguna dapat dengan mudah 
berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi dalam blog, wiki, facebook, 


twitter dan sebagainya 


Online advertising - metode periklanan dengan menggunakan internet dan World 
Wide Web dengan tujuan menyampaikan pesan pemasaran (promosi) 


untuk menarik pelanggan. Iklan online . 


v | Halaman 


Website - media promosi yang paling popular. Website dapat diartikan sebagai 
kumpulan halaman yang yang saling terkait dimana masing-masing 


dihubungkan dengan hyperlink 


Blog - singkatan dari web log adalah bentuk aplikasi web yang menyerupai 
tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting) pada sebuah halaman web 


umum serta dapat diedit secara real tme 
Konversi - teknik memetakan kunjungan sebuah website atau toko online. 


Newsletter - merupakan alat komunikasi yang digunakan seorang humas dalam 
memberikan informasi mengenai perusahaan, baik menyangkut produk 
yang dihasilkan, orang yang terlibat, serta informasi lain yang dapat 


membantu publiknya dalam berhubungan dengan urusan bisnisnya.!" 


Iklan - pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang dan jasa yang dijual, 
untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan 


jasa yg ditawarkan di media massa 


Iklan online - metode periklanan dengan menggunakan internet dan World Wide 
Web dengan tujuan menyampaikan pesan pemasaran (promosi) untuk 


menarik pelanggan 
Website Search Engine - website yang menyediakan layanan mesin pencari 


website networking - situs penyedia yang menampung member-member untuk 
membentuk suatu komunitas. Sehingga member-member di dalam website 


tersebut dapat saling berkomunikasi dan bertukar pikiran 


Website Forum - situs membership seperti networking juga, tetapi tidak berfokus 
pada friend relationship seperti situs networking. Situs ini lebih berfokus 


sebagai tempat berdiskusi di internet. 
Website berita - situs yang mengelola berita untuk di publish ke internet. 


Website Portal - pintu gerbang bagi situs lain untuk memulai aktivitasnya di 
Internet, menyediakan layanan internet lain seperti email bagi member, 


membuat domain, tempat hosting dan lain-lain. 


Website Gallery - menyediakan fasilitas publikasi foto dan gambar secara online 


vi | Halaman 


Website eCommerce - situs yang bertujuan untuk melakukan perdagangan 


melalui media internet 


Website E-Learning - situs yang menyediakan pembelajaran online melalui 


Internet 


Website statis merupakan website yang isi kontennya tidak dapat diubah secara 
langsung, Interaksi yang terjadi antara pengguna dan server hanya seputar 


link saja. 


Web dinamis - interaksi yang terjadi antara pengguna dan server, seseorang bisa 


mengubah konten dari halaman tertentu dengan menggunakan browser 
Domain - nama situs yang unik di dunia internet. 


URL ( Uniform Resource Locator) - rangkaian karakter dengan format tertentu 
yang digunakan untuk merepresentasikan alamat atau sumber dokumen di 


internet 


Hosting - merupakan suatu space atau tempat di internet yang kita gunakan 


untuk menyimpan data-data situs kita 


Template - pola dari sebuah website yang sudah didesain dan disiapkan jadi, 
tinggal pakai, tinggal edit sedikit lalu upload maka website sudah jadi dan 


bisa dinikmati oleh banyak orang 


Download - dapat diartikan secara bebas sebagai kegiatan mengambil data dari 
internet entah itu berupa artikel, lagu, film, foto, gambar atau file lainnya. 
Kegiatan ini memanfaatkan jaringan internet sebagai media-nya. Dalam 


Bahasa Indonesia kegiatan ini namanya "mengunduh". 


Upload - merupakan kegiatan menyimpan atau mengirim data ke komputer lain 
melalui jaringan internet, seperti misalnya kita mengirim gambar ke 
facebook atau menyimpan data di hosting website. Kegiatan mengupload 


data ini dalam Bahasa Indonesia dinamakan sebagai "mengunggah" 


Hyperlink - kata, frase, atau gambar yang dapat diklik untuk melompat ke 
dokumen baru atau bagian baru dalam dokumen saat ini. Hyperlink 
ditemukan di Hampir semua halaman Web, memungkinkan pengguna 


untuk mengklik dari halaman ke halaman berikutnya. 


vii | Halaman 


Site map atau peta situs - merupakan struktur yang hirarkis dari sebuah situs 


dengan link untuk seluruh halaman yang relevan 


Testimonial - komentar, saran, atau opini yang diberikan oleh seseorang 
terhadap sesuatu (orang, produk, perusahaan, organisasi, dll) dari sudut 


pandangnya masing-masing dan biasanya bernada memuji. 


Nichi website - adalah suatu frase kata untuk topik atau subjek bahasan tertentu 


yang terpusat / terfokus dan diminati oleh kalangan tertentu (popular) 


Search Engine Optimization (SEO) - merupakan upaya untuk meraih peringkat 


utama di hasil pencarian search engine 


Cloaking Page Dorway Pages - Halaman Yang sengaja dibuat untuk selalu 
dikunjungi oleh pengunjung walau sebenarnya halaman tersebut bukan 
halaman asli yang dicari oleh pengunjung, dan biasanya para blogger 
menyisipkan kode javascript dalam melakukan hal ini atau dengan cara 


redirect pages), 


PageRank - adalah sebuah algoritma yang dihitung dengan skala 1 — 10 yang 
berfungsi menentukan situs web mana yang lebih penting / populer. 
Sebuah situs akan semakin populer jika semakin banyak situs lain yang 
meletakkan link yang mengarah ke situsnya, dengan asumsi isi / content 


situs tersebut lebih berguna dari isi / content situs lain 


Black Hat SEO - Suatu teknik yang dipergunakan oleh seorang webmaster 
untuk mengoptimasi web atau blog mereka dengan cara ilegal yang 


melanggar peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh search engine 


White Hat SEO - yaitu suatu teknik yang dipergunakan oleh seorang webmaster 
untuk mengoptimasi web atau blog mereka dengan cara legal dan tidak 


melanggar kebijakan yang ditetapkan oleh search engine 


SPAM atau juga Junk Mail - adalah penyalahgunaan dalam pengiriman berita 
elektronik untuk menampilkan berita iklan dan keperluan lainnya yang 


mengakibatkan ketidaknyamanan bagi para pengguna situs web 


Keyword Stuffing - Keyword atau kata kunci yang sangat berlebihan dengan 


tujuan menembak keyword yang akan menjadi sasaran, dan biasanya para 


viii | Halaman 


blogger akan melakukan banyak kata kunci dibagian artikelnya sehingga 


Spider Juga akan menilai ini adalah SPAM), 


Invisible Text - Text yang disembunyikan dengan tujuan memanipulasi mata dari 
pengunjung dan biasanya hal ini bisa menggunakan CSS dalam merubah 


warna teks agar tidak bisa terlihat, 


Crawling atau perayapan - adalah proses googlebot (bisa juga disebut sebagai 
robot, bot spider, spiderbot) mencari halaman-halaman baru atau yang 


diupdate untuk ditambahkan ke dalam indeks google 


Indexing (Proses Pengindeks-an) - memproses masing-masing halaman yang 
dirayapinya untuk mengumpulkan seluruh kata yang dibaca dan lokasi yang 


ditemukan kedalam sebuah indeks besar 
Serving/Delevering - Menampilkan Hasil Pencarian 
SERP - halaman hasil perncarian 


SEO On Page - segala bentuk teknik optimasi search engine yang dilakukan 


pada blog atau website yang dimaksud 
SEO Off Page - menjalin interaksi di luar web anda dengan cara backlink 
Backlink - link dari blog atau website lain ke blog atau website anda. 


Blog Walking - sebuah metode membuat backlink dengan cara mengunjungi blog 
yang mempunyai trafik tinggidan berkomentar dipostingan dengan menaruh 


URL blog atau web kita disana 


Breadcrumbs (Navigasi Blog) - sebuah navigasi yang memberitahukan kepada 
pembaca artikel, dimana posisi pembaca berada biasanya berada di posisi 


atas halaman blog/web 


Ping Blog Ping adalah cara yang dilakukan oleh blogger untuk memberitahukan 


update konten kepada search engine 


Anchor — simbol yang merupakan bagian dari teks html, yang ada dibagian awal 


dan akhir dari teks yang ditautkan (hyperlink). 


ix | Halaman 


Astroturfing — kata yang menggambarkan kegiatan kampanye tentang politik, 
iklan, atau informasi untuk masyarakat ingin membuat kesan bahwa yang 


disampaikan merupakan tindakan spontan dan asli. 


HTML — hypertex markup language, yang merupakan bahasa pemrograman 


untuk tampilan di halaman website. 


XHTML — extended hypertex markup language yang merupakan bahasa 
pemrograman untuk tampilan di halaman website, baik di PC maupun di 
Gadget. 


HTTP — Hypertex Transfer Protocol, merupakan port standar yang membaca 


data dari sebuat host dalam sebuah domain. 


HTTPS - Hypertex Transfer Protocol Secure, merupakan port ter-ekripsi (secure) 


yang membaca data dari sebuat host dalam sebuah domain. 


Stealth Marketing — pemasaran dengan cara pencurian informasi calon sasaran 
pemasaran tanpa disadari oleh yang menjadi sasaran (salah satu format 


dari astroturfing) 
URL — Uniform Resources Locator 


undermarket — pemasaran yang tidak melalui mekanisme pasar (istilah lain: black 


market) 


viral marketing — pemasaran yang menggunakan teknik penjaringan informasi 


dan / atau kebiasaan calon dengan tanpa disadari oleh target pemasaran. 
WWW — World Wide Web 
pass-along — harapan mencapai keuntungan dalam jangka waktu lama 


insentif -- pemberian keuntungan dengan harapan memperoleh timbal balik 


keuntungan/informasi dimasa depan 
trendi -- penawaran tampilan kekinian untuk menarik perhatian pelanggan 


penyamaran -- informasi yang disembunyikan dibalik pengiriman iklan, game, 


ebook yang diberikan secara gratis dengan menyelipkan link. 


x | Halaman 


Retention-based e-mails(newsletter/nawala) - Merupakan alat komunikasi berupa 
Surat elektronik yang digunakan dalam memberikan informasi mengenakai 


perusaha perusahaan, baik menyangkut produk, orang yang terlibat 


Pay per Click atau Biaya per klik dalam bahasa Indonesia merupakan sistem 
pengiklanan menggunakan media internet dimana pemasang iklan akan 
dikenai biaya ketika pengguna internet meng-klik iklan yang ditampilkan 


pada halaman web. 


Google adword merupakan salah satu bentuk periklanan yang ditawarkan oleh 
pihak google, yakni dengan cara Anda harus mendaftarkan website Anda 
untuk selanjutnya akan ditampilkan pada mesin pencari google pada saat 


para pengguna melakukan browsing 


xi | Halaman 


PENDAHULUAN 





A. Deskripsi 


Perkembangan teknologi membuat manusia mudah dalam melakukan 
kegiatannya sehari-hari. Salah satu implementasi dari teknologi yang berguna 
bagi kelancaran kegiatan manusia adalah internet. Internet begitu cepat 
berkembang mulai dari jaringan e-mail biasa sampai melakukan pencarian 


informasi dapat dilakukan menggunakan jaringan internet. 


Internet kemudian menjadi dasar dari berkembangnya dunia pemasaran. Apa 
yang disebut dengan marketing online yang merupakan perpaduan internet dan 
proses pemasaran. Mulai dari perusahaan yang kecil, menengah sampai besar 
dapat terbilang sedikit jumlahnya yang tidak memiliki website sebagai sarana 


penjualan produk online. 


Di Indonesia saja kita dapat merasakan kehadiran online shop yang 
memudahkan kita untuk berbelanja. Tidak perlu repot-repot pergi kesana kemari 
untuk membeli suatu barang, hanya dengan sebuah komputer dan jaringan 
internet yang tersambung, kita sudah dapat melakukan pembelian suatu barang 
menggunakan kartu kredit atau dengan mentransfer uang sejumlah harga barang 
yang terpampang pada website toko online tersebut tanpa harus mengeluarkan 
ongkos untuk pergi ke suatu toko yang jauh atau harus membuang sekian jam di 


jalan menuju toko tersebut. 


Bicara tentang marketing online itu sendiri adalah sebuah konsep marketing yang 
dipindahkan ke dalam wadah online atau menggunakan jaringan internet. 
Perbedaan marketing biasa dengan online adalah pada efisiensi dan efektivitas 
strategi marketing itu sendiri. Berhubung saat ini orang sudah banyak yang 
melek teknologi internet, tentunya strategi marketing secara online akan berbeda 


bahkan lebih besar kemungkinan berhasilnya dibandingkan dengan tidak online. 


xii | Halaman 


Dalam buku ini disajikan mulai dari konsep marketing online, membuat website, 
teknik menaikkan ranking pengunjung, melakukan pemasaran di media sosial, 
membuat dan menggunakan email marketing serta teknik pembuatan atau 


penggunaa iklan pay per click. 


B. Prasyarat 


Sebelum mempelajari buku ini sebaiknya anda sudah belajar Microsoft Office 


dan mengenal Internet. 


C. Petunjuk Penggunaan 


Agar anda dapat mempelajari buku ini lebih baik perhatikan petunjuk 
berikut: 

e Baca dan pahami buku ini mulai dari halaman pertama 

e Pahami istilah-istilah yang terdapat pada glossary 

e Pahami setiap tujuan dari setiap kegiatan belajar 

e Kerjakan setiap tugas pada pada setiap kegiatan belajar 

e Tidak dibenarkan melanjutkan kepada kegiatan belajar berikutnya, 


apabila pada kegiatan belajar yang bersangkutan belum tuntas 


D. Tujuan Akhir 


Anda diharapkan mampu memahami dan mengaplikasikan marketing online ini 
dalam kehidupan sehari-hari untuk memulai membangun sikap Enterprenour dan 


berwirausaha sendiri. 


xiii | Halaman 


E. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 


KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 


1. Menghayati dan mengamalkan | 1.1. Memahami nilai-nilai keimanan 
ajaran agama yang dianutnya dengan menyadari hubungan 
keteraturan dan kompleksitas alam 
dan jagad raya terhadap 
kebesaran Tuhan yang 

menciptakannya 


1.2. Mendeskripsikan kebesaran Tuhan 
yang menciptakan berbagai 
sumber energi di alam 


1.3. Mengamalkan nilai-nilai keimanan 
sesuai dengan ajaran agama 
dalam kehidupan sehari-hari 


2. Menghayati dan Mengamalkan | 2.1. Menunjukkan perilaku ilmiah 
perilaku jujur, disiplin, tanggung (memiliki rasa ingin tahu; objektif; 
jawab, peduli (gotong royong, jujur; teliti, cermat; tekun; hati-hati; 
kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab; terbuka; kritis; 
santun, responsif dan proaktif kreatif; inovatif dan peduli 
dan menunjukan sikap sebagai lingkungan) dalam aktivitas sehari- 
bagian dari solusi atas berbagai hari sebagai wujud implementasi 
permasalahan dalam sikap dalam melakukan percobaan 
berinteraksi secara efektif dan berdiskusi 
dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia. 


2.2. Menghargai kerja individu dan 
kelompok dalam aktivitas sehari- 
hari sebagai wujud implementasi 
melaksanakan percobaan dan 
melaporkan hasil percobaan 


. Memahami,menerapkan dan | 3.1. Menjelaskan konsep Pemasaran 
menganalisis pengetahuan On-line 

faktual, konseptual, dan | 3.2. Merancang pembuatan Website 

prosedural berdasarkan rasa | 33 Memahami Konsep SEO 

Ingin tahunya tentang ilmu | 34. Menerapkan Pemasaran On-line 


pengetahuan, teknologi, seni, dengan menggunakan / 
budaya, dan humaniora dalam memanfaatkan Media Sosial. 
wawasan kemanusiaan, | 3 5, Menerapkan Pemasaran On-line 
kebangsaan, kenegaraan, dan dengan menggunakan E-mail. 


peradaban terkait penyebab 3.6. Menerapkan iklan PPC 
fenomena dan kejadian dalam | `` menggunakan Google 


bidang kerja yang spesifik untuk 
memecahkan masalah. 


4. Mengolah, menalar, dan | 4.1. Mempresentasikan konsep 
menyaji dalam ranah konkret Pemasaran on-line 
dan ranah abstrak terkait | 4.2. Mengoperasikan Website. 


xiv | Halaman 





KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 


dengan pengembangan dari | 4.3. Menggunakan Konsep SEO 
yang dipelajarinya di sekolah | 4.4. Mendemontrasikan Pemasaran 
secara mandiri, dan mampu on-line dengan 
melaksanakan tugas spesifik di menggunakan/Memanfaatkan 


bawah pengawasan langsung. Media sosial 
Mendemontrasikan Pemasaran 
on-line dengan menggunakan E- 
mail 
Merancang iklan PPC 
menggunakan Google 





F. Cek Kemampuan Awal 


. Apa yang dimaksud dengan Internet? 

. Apa yang dimaksud dengan pemasaran? 

Apa yang anda ketahui tentang marketing online? 
Apa yang dimaksud dengan email? 

Apa yang anda ketahui tentang media sosial? 
Apa yang dimaksud dengan Iklan? 

Apa yang anda ketahui tentang iklan online 


QUE SE e cm ES 


xv | Halaman 


PEMBELAJARAN 


A. Deskripsi 

Materi pembelajaran online marketing atau pemasaran online pada kelas X 
semeseter | ini meliputi : Konsep Pemasaran Online, Merancang Pembuatan 
Website, Konsep Search Engine Optimization, Pemasaran OnLine 
Menggunakan Media Sosial, Pemasaran Menggunakan Surat Elektronik (Email 
Marketing), dan Iklan Pay Per Click (PPC) 


B. Kegiatan Belajar 


Kegiatan belajar meliputi : 

e Kegiatan belajar 1 , Konsep Pemasaran Online terdiri dari : Pengertian 
Pemasaran On-Line, Manfaat Pemasaran On-line, Komponen Pemasaran 
On-line, dan Cara kerja Pemasaran On-line 

e Kegiatan belajar 2, Merancang pembuatan Website terdiri dari : Pengertian 
Website, Jenis-jenis website, Merencanakan/merancang website, 
Membedakan website statis dan dinamis 

e Kegiatan belajar 3, Konsep Search Engine Optimization terdiri dari 
Pengertian Search Engine Optimization (SEO) / SERP (Search Engine Result 
page), Cara kerja Search Engine Optimization (SEO), Keyword dalam SEO, 
Strategi membuat SEO, SEO on page / SEO off page 

e Kegiatan belajar 4, Pemasaran Online Menggunakan Media Sosial, terdiri 
dari : Pengertian media sosial, Pengertian Viral Marketing, Macam-macam 
pemasaran melalui media sosial (facebook, linkedin, twitter, Pinterst) dan 
Pemasaran menggunakan Media Video 

e Kegiatan belajar 5, Pemasaran Menggunakan Surat Elektronic (Email 
Marketing) terdiri dari : Pengertian email marketing, Bagian-bagian surat 
elektronik, Etika dan Klasifikasi Surat Elektronik, dan Membuat, 
mengoperasikan dan memanfaatkan surat elektronik untuk pemasaran. 

e Kegiatan belajar 6, Iklan Pay Per Click (PPC) terdiri dari : Konsep PPC, 
Optimasi cara memantau kinerja PPC, konsep AdWords dan menggunakan 
Adwords. 


1 | Halaman 


Kegiatan Belajar 1 





KONSEP PEMASARAN ONLINE (Online Marketing) 


A. Tujuan Pembelajaran 








B. Uraian Materi 


1. Pengertian Marketing Online 


7 BOGKSIORE 
Pi F FLA 


ma 
= 7 1 
om E d 7 
s 

a 





Gambar 1.1 Website Toko Buku dan Toko Buku 


2 | Halaman 


Amati gambar 1.1 Apa yang anda lihat ? 


Pernahkah anda pergi ke toko buku, kegiatan dan layanan 


apa saja yang anda lihat disana ! 

Bagaimana dengan toko buku di Internet, samakah 
kegiatan dan layanan disana! 

Ceritakan pendapat anda, sampaikan dalam kegiatan 


pembelaran. 





emasaran online sering disebut Internet marketing, e-marketing atau 


online-marketing merupakan segala usaha yang dilakukan untuk 





melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui atau 
menggunakan media Internet atau jaringan www (World Wide Web). Kata e 
dalam e-pemasaran ini berarti elektronik (electronic) yang artinya kegiatan 
pemasaran yang dimaksud dilaksanakan secara elektronik lewat Internet atau 
jaringan cyber. Kegiatan pemasaran Internet umumnya meliputi atau berkisar 
pada hal-hal yang berhubungan dengan pembuatan produk periklanan, 
pencarian prospek atau pembeli dan penulisan kalimat-kalimat pemasaran atau 


copywriting. (sumber http://id.wikipedia.org/wiki/Pemasaran Internet) 


Definisi menurut para ahli : 





3 | Halaman 


Menurut Boone dan Kurtz (2005) 








eMarketing adalah salah satu komponen dalam e-commerce 


dengan kepentingan khusus oleh marketer, yakni strategi proses 


Carilah definisi marketing 
online menurut beberapa 
ahli yang lain, buatlah 
kesimpulan berdasarkan 
definisi beberapa ahli 
tersebut dengan bahasa 
anda sendiri ! 


Tulislah dalam lembar 
kerja yang telah 
disediakan! 





4 | Halaman 


Lembar Kerja 1 


Nama Ahli 
Sumber 


Definisi 


Nama Ahli 
Sumber 


Definisi 


Kesimpulan : 





5 | Halaman 


Lembar Kerja 2 


Pemasaran Online Pemasaran Offline 


Efektivitas 


Target 
Konsumen 


Media yang 
digunakan 


Teknologi 


yang 
digunakan 





6 | Halaman 


2. Manfaat Pemasaran Online 





Gambar 1.2 Manfaat pemasaran online 


a. Melakukan perubahan dengan cepat. 
Kita dapat langsung memperbaiki atau mengubah baik grafis maupun kata- 
kata ketika terjadi kesalahan pemasangan iklan atau segala kegiatan 
pemasaran yang tidak bekerja dengan baik, dan melakukan itu semua 
dengan cepat dan tanpa ada masalah 

b. Menentukan sasaran demografis tertentu 
Pemasaran online memungkinkan untuk menargetkan demografis tertentu 
seperti halnya gender, usia, dan lokasi. Kita bahkan dapat menargetkan 
tingkat pendapatan tertentu, tingkat pendidikan dan pekerjaan. 

c. Banyak media pilihan. 
Begitu banyak media pilihan ketika memutuskan untuk melakukan 
pemasaran online, dapat menggunakan audio, video, blogging, email, media 
sosial dan newsletter yang sedang berlangsung. 

d. Penghubung yang efektif antara pemasar dengan konsumen 
Dalam hal ini ada dua pihak yang diuntungkan, yaitu pihak konsumen dan 
pihak pemasar (baik penjual produk maupun produsennya langsung). 
Keuntungan dari pihak konsumen adalah kemudahan dalam memperoleh 
informasi mengenai produk yang mereka cari. Hanya dengan mengetikkan 
kata kunci tertentu di kolom mesin pencari di internet yang berkaitan dengan 


produk yang dicari, maka mereka akan disajikan banyak informasi, baik 
7 | Halaman 


mengenai product knowledge-nya maupun tentang cara mendapatkan 
produk tersebut, baik dari produsen langsung maupun melalui penjualnya, 
seperti supplier, grosir, toko dan sebagainya. 

Keuntungan dari pihak pemasar mereka dengan mudah didatangi oleh 
orang-orang yang memang sedang mencari dan membutuhkan produknya. 

e. Kemampuan Konversi Instan 

Kita memiliki kemampuan untuk mengubah pelanggan secara instan. Ketika kita 
memasarkan online, kita tidak hanya menjaring informasi pelanggan potensial, 
tetapi kita dapat mengambil penjualan seketika dengan melakukan beberapa klik 


mouse. 


3 Keuntungan Pemasaran Online 





Gambar 1.3 Keuntungan pemasaran online 


1. Organisasi Lebih Mudah dan Sederhana 
Kita tidak perlu memajang barang secara fisik, cukup menyediakan katalog 
atau daftar barang serta deskripsi singkat mengenai masing-masing barang 
tersebut. Kita juga tidak perlu memiliki banyak karyawan penjual, kita hanya 
perlu karyawan yang menangai pemesanan secara online dan karyawan 


yang menangani pengiriman barang. 


8 | Halaman 


2. Kemudahan Mengelola Barang 
Jlka kita menjual barang secara online dengan menggunakan website 
sendiri, sistem manajemen situs menyediakan sistem pengelolaan barang 
dan pergudangan. Kita dapat dengan mudah melihat stok barang. Kita juga 
dapat menjual barang berdasarkan pesanan. Hal ini akan mempermudah 
kita mengelola barang dagangan. 

3. Pelayanan Lebih Fokus 
Kita tidak perlu khawatir bahwa banyak pelanggan yang tidak terlayani. 
Sistem komputer akan menampung semua pesanan. Kita hanya perlu 
melayani pelanggan yang akan melakukan pembelian. 

4. Riset Pasar Lebih Mudah 
Berjualan melalui situs online membantu kita melakukan riset pasar 
mengenai produk-produk yang banyak diminati misalnya dengan melihat 
kata kunci yang mereka cari di situs anda. Hal ini akan membantu anda 
merencanakan strategi yang tepat untuk meningkatkan penjualan. 

5. Biaya Pemasaran Murah 
Biaya pemasaran di internet relatif sangat murah. Pemasaran dapat 
dilakukan dengan memajang produk di website sendiri atau di website pihak 
lain melalui agen pemasaran online. Kita bahkan bisa memanfaatkan 
website atau blog secara gratis di situs-situs tertentu. 

6. Kemudahan Memilih Target Pasar 
Kita dapat memawarkan produk kepada komunitas tertentu melalui forum 
atau atau media sosial. Kita juga dapat memasang iklan secara gratis atau 
berbayar dengan kata kunci tertentu. Hal ini membantu kita memilih target 
pasar yang potensial. 

7. Tidak Terbatas Ruang dan Waktu 
Internet tersedia untuk diakses setiap saat. Pelanggan dapat mengunjungi 
situs tempat kita memasarkan produk anda kapanpun dan dimanapun 


selama mereka mendapatkan akses internet. 


(sumber : http://vistabunda.com/bisnis/7-manfaat-pemasaran-melalui- 


internet-internet-marketing/) 


9 | Halaman 


4. Komponen Pemasaran Online 


1. Content Marketing 


CONTENT 
MARKETING 


| 
| 
| 


I 
| 


| 


| 





Gambar 1.4 Content Marketing 


2. Search Engine Marketing 


Konten merupakan alat untuk 
menarik prospek dan pelanggan 
potensial ke website, toko online (e- 
commerce), dan blog. Bentuk dari 
konten dapat berupa artikel, blog, 
how-to, e-book, presentasi, video, 
dan audio. Konten berkualitas yang 
dibutuhkan atau bermanfaat bagi 
pembaca akan meningkatkan 
kepercayaan, mempererat 





Mesin pencari merupakan tempat 


pertama pelanggan 


mencari 


informasi bisnis, produk atau jasa 


sebelum memutuskan 


membeli 


sesuatu. Google menjadi rujukan 


pencarian di internet, 
perusahaan, produk, brand, atau 


kata-kata. Kunci 


informasi di website 


10 | Halaman 


mencari 


penting terkait 
produk sebaiknya bisa merujuk ke 





Gambar 1.5 Search Engine 
Marketing 








Gambar 1.6 Email Marketing 


4. Online Public Relations 


E-PR (electronic public relations), 
Cyber PR, Online PR, atau PR on 
the net, adalah kegiatan PR yang 
menggunakan Internet sebagai 


Media internet dimanfaatkan oleh 


PR untuk membangun merk 
(brand) dan memelihara 
kepercayaan publik. otrategi 
online PR adalah membidik situs 
berita dan komunitas online yang 
berorientasi khusus 





11 | Halaman 





3. Email Marketing 


Email Marketing memilki fungsi untuk 
tetap menjaga hubungan baik 


dengan klien atau prospek bisnis 
Anda, sehingga anda tetap terlintas 
dipikiran 


mereka saat mereka 


membutuhkan sesuatu 


Email Marketing umumnya dipahami 
sebagai email berisi materi promosi 
yang ditujukan kepada kelompok 
pengguna internet melaui email, 
untuk mempromosikan suatu produk 
atau jasa.. 





Gambar 1.7 Online Public 
Relations 


5. Social Media Marketing 


Media sosial adalah sebuah media online, 
dengan para penggunanya dapat dengan 
mudah berpartisipasi, berbagi, dan 
menciptakan isi meliputi blog, jejaring 
sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, 
jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk 
media sosial yang paling umum digunakan 
oleh masyarakat di seluruh dunia 


Media sosial merupakan alat promosi 
bisnis yang efektif karena dapat diakses 
oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi 
bisa lebih luas. Media sosial menjadi 
bagian yang sangat diperlukan oleh 
pemasaran bagi banyak perusahaan dan 
merupakan salah satu cara terbaik untuk 
menjangkau pelanggan dan klien 





Gambar 1.8 Social Media 
Marketing 





6. Online Advertising 


Online advertising adalah metode 
periklanan dengan menggunakan internet 
dan World Wide Web dengan tujuan 


menyampaikan pesan pemasaran 


(promosi) untuk menarik pelanggan. Iklan 


online . 

Iklan umumnya memiliki 2 tujuan yaitu 
Branding dan Sales, atau sekaligus 
kedua-duanya. Setelah menentukan 
tujuan, maka bisa dipilih berbagai media 
sesuai profil target market dan juga budget 


yang sesuai. Berbagai media online, 





search engine (Seperti Google AdWords), Gambar 9- Online 


dan Social Media bisa jadi sarana online Advertising 


advertising. 


12 | Halaman 


7. Website 


Website merupakan media promosi 
yang paling popular. Website dapat 
diartikan sebagai kumpulan 
halaman yang yang saling terkait 
dimana masing-masing 
dihubungkan dengan hyperlink. 


Pada umumnya tujuan pembuatan 
website untuk mendatangkan 
pengunjung potensial sebanyak- 
banyaknya, dengan harapan semakin 
banyak orang yang dapat melihat 





informasi yang disediakan pada web 
tersebut, maka semakin banyak pula 
Gambar 1.10 Website orang yang mengenal dan tertarik 


pada produk/jasa yang ditawarkan. 





8. Conversion 


Konversi adalah teknik memetakan 
kunjungan sebuah website atau 
toko online. Penjual harus mampu 
menganalisis komposisi kunjungan: | a | 
berapa banyak pengunjung | || | | 
website, berapa persen pengunjung | D 





yang meng-klik tombol pembelian, 


dan berapa persen orang yang 
benar-benar membeli. 





Gambar 1.11 Conversion 


13 | Halaman 


Diskusikan dalam kelompok kegiatan Online PR, dan media apa saja 
yang digunakan. Lengkapi tabel dibawah ini, jika ada komponen yang 
kurang silakan ditambahkan. 








Lembar Kerja 4 


Kegiatan Online PR 


Media Keqiatan 


Email 





Newsletter Elektronik 





Blog 





Twiitter 
es 


You Tube 





Pemasaran merupakan percakapan atau diskusi, masuklah ke 
sebuah forum diskusi yang sedang membicarakan sebuah brand, 
cobalah anda terlibat (ikut serta didalamnya). Capture-lah diskusi 


tersebut dengan print screen. Cobalah saling bertukar pengalaman 
dengan teman lain. 








14 | Halaman 


Lembar Kerja 5 


Nama Forum Diskusi 
Alamat Website (URL) 
Topik 


Isi diskusi : 





Hasil Capture tekan tombol (Fn + Prt Sc) 





15 | Halaman 


4 Cara Kerja Pemasaran Online 


. Awareness (Kesadaran) 


Pemasar membangun kesadaran konsumen dengan 
memasang iklan terlebih dahulu di media online. 


Interest (Ketertarikan) 


Ketertarikan muncul setelah membangun kesadaran pada 
konsumen. Konsumen akan mencari tahu tentang produk 
melalui mesin pencari (misalnya : Google atau Yahoo! dan 
jejaring sosial seperti: Facebook, dan Twitter) 


Desire (Keinginan) 
Timbul keyakinan pada konsumen sehingga berkeinginan 


untuk mencoba produk atau jasa, dengan mencari keterangan 
lengkap tentang produk atau jasa tersebut melalui situs web. 


. Action (Tindakan) 


Tahap terakhir sebagai penentuan dari pihak konsumen 
terhadap produk atau jasa. 











Untuk meraih kepercayaan dalam online marketing, anda perlu menampilkan 
semacam pembuktian atau testimoni dari beberapa pihak tentang produk atau 
jasa yang anda tawarkan. Testimoni sangat diperlukan agar calon konsumen 
dapat percaya untuk menjadi konsumen anda. 

Selain itu cara mendesain website/blog dimana akan menampilkan toko anda 
secara online juga harus lebih menarik. Menampilkan beberapa gambar atau foto 
yang berhubungan dengan produk/jasa yang ditawarkan adalah sebuah 


keharusan dan harus dipastikan gambar-gambar yang ditampilkan berkualitas 


16 | Halaman 


baik serta informasi yang ditampilkan sangat lengkap. Dalam online marketing, 
bahasa periklanan dan desain website/blog merupakan salah satu faktor untuk 


mendapatkan pengunjung lebih dan meningkatkan pelanggan. 


C. Rangkuman 


| Rangkuman | 


Pemasaran online sering disebut Internet marketing, e-marketing atau 
online-marketing merupakan segala usaha yang dilakukan untuk 
nelakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui atau 


menggunakan media Internet atau jaringan www (World Wide Web). 


Manfaat pemasaran online : melakukan perubahan dengan cepat, 


" É g B ERAS 3 o E 


a! Hi la PA A Fy lL. 
DIN Mmuaan, 


A alaa L Adab taah = LAL oR een lone 1 EN 
ar Gan tidak terpataS FUang dan WaKtu 





17 | Halaman 


D. Test Formatif 


1. Manfaat dari pemasaran online dimana tidak hanya menjaring informasi 
pelanggan potensial, tetapi anda dapat melakukan penjualan seketika 
dengan beberapa klik mouse , adalah : 

2. Salah satu keuntungan pemasaran online adalah dapat menawarkan 
produk pada komunitas tertentu, dalam hal ini adalah : 

Mencari produk dengan cepat dalam komponen marketing online adalah : 

4. Yang merupakan media PR online, adalah : 

Opini yang diberikan oleh seseorang terhadap sesuatu produk dari sudut 
pandangnya masing-masing dengan tujuan mempengaruhi orang lain, 
disebut : 


E. Kunci Jawaban 
Melakukan konversi instan 


Mudah memilih target pasar 
Search engine marketing 


Millis,Sosial Media Online, Newsletter Online, Blog 


E qu xs 


Testmoy 


18 | Halaman 


Kegiatan Belajar 2 





MERANCANG PEMBUATAN WEBSITE 


A. Tujuan Pembelajaran 








B. Uraian Materi 


1 Pengertian Website 


Amati gambar 2.1, ada 
gambar apa sajakah? 
Apa yang dapat anda 
simpulkan dari 





gambar tersebut, 
ceritakan dalam 





kegiatan 


pembelajaran 





Gambar 2.1 Pengertian Website 


19 | Halaman 


ebsite atau sering disingkat dengan istilah situs terdiri dari 


sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait antara 





halaman yang satu dengan halaman yang lain, terkadang disertai 
pula dengan gambar, video, animasi, atau jenis-jenis objek lainnya. Sebuah situs 
web biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server web yang dapat 
diakses melalui jaringan seperti internet, ataupun jaringan wilayah lokal (LAN) 
melalui alamat internet yang dikenali sebagai URL (uniform resource locator). 
Gabungan atas semua situs yang dapat diakses publik di internet disebut pula 
sebagai World Wide Web atau lebih dikenal dengan singkatan WWW. 

Meskipun setidaknya halaman beranda atau utama situs internet umumnya dapat 
diakses oleh publik secara bebas, pada prakteknya tidak semua situs 
memberikan kebebasan bagi publik untuk mengaksesnya, beberapa situs web 
mewajibkan pengunjung untuk melakukan pendaftaran sebagai anggota, atau 
bahkan meminta pembayaran untuk dapat menjadi aggota sehingga dapat 
mengakses isi yang terdapat dalam situs web tersebut, misalnya situs-situs yang 
menampilkan pornografi, situs-situs berita, layanan email, dan lain-lain. 
Pembatasan-pembatasan ini umumnya dilakukan karena alasan keamanan, 
menghormati privasi, atau karena tujuan komersil tertentu. 


(sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Situs web) 


2 Jenis-Jenis Website 
Jenis-jenis website berdasarkan fungsinya : 


1. Website Search Engine 
Website Search Engine adalah 
website yang menyediakan layanan 
mesin pencari. Fungsi dari website ini 
adalah sebagai pencari website lain. 
Search engine secara otomatis 


mencari dan menyimpan data-data 





situs yang beredar di internet. Adapun 
objek yang dapat dicari adalah segala Gambar 2.2 Website Search Engine 


sesuatu yang tergabung di dalam 


20 | Halaman 


website dan terhubung dengan internet. Seperti mencari sebuah alamat 


website, file-file multimedia dan grafis yang terkandung di dalam website. 


2. Website Networking 


HS FEO reddit 
hi5 T — 


e oN your sae 


Ima er 
M -9 Website aS | T a 


Gambar 2.3 Website Networking 










Networking disini adalah jaringan, sama halnya dengan menciptakan 
“kenalan” didunia nyata, hanya medianya adalah online. Situs jenis networking 
adalah situs penyedia yang menampung member-member untuk membentuk 
suatu komunitas. Sehingga member-member di dalam website tersebut dapat 
saling berkomunikasi dan bertukar pikiran. Di dalam website ini sesama 
member dapat saling berkenalan dan menjalin relasi satu sama lain. 
Pertukaran pesan dan testimonial pun terjadi diantara member yang belum 


atau sudah menjalin relasi. 


3. Website Forum 
Website Forum merupakan situs 


membership seperti networking juga, 





= ad tetapi tidak berfokus pada friend 
relationship seperti situs networking. 


Situs ini lebih berfokus sebagai 





3 - tempat berdiskusi di internet. Adapun 
Resin —— Sn 3 diskusi dalam bentuk tulisan yang 
mem Lema. | ap diposting oleh member di 


——.. PE oem organisasikan dengan lebih baik 
- =- hingga perkategori yang terdiri dari 


Gambar 2.4 Website Forum berbagai sub-sub kategori. Tujuan situs ini 


21 | Halaman 


adalah sebagai wadah untuk saling bertukar pikiran dalam bentuk diskusi. 


. Website Berita 
Website berita merupakan situs yang mengelola berita untuk di publish ke 
Internet. Pengelola website dapat mengelola yaitu antara lain menulis dan 
memanage berita. Kemudian user internet dapat melihat informasi berita 


tersebut melalui website. . emp E 


delik News j y -Lengkap dengan Peta 


Digitar 





Informasi/berita yang disampaikan 
bisa sangat beragam, diantaranya 
politik, pendidikan, otomotif bahkan 


sampai gossip. 


Gambar 2.5 Website Berita 
Sumber : www.detiknews.com 


. Websie Blog 





= È mn 





Gambar 2.6 Website Blog 


Blog biasanya ditulis oleh satu orang dan diperbarui secara berkala. Blog 
seringkali ditulis mengenai topik atau artikel tertentu yang dipublikasikan di 
internet. Topik tersebut dapat berupa fotografi, kerohanian, resep, diari 
pribadi, hobi dan lain-lain, dimana proses 'ngeblog' memiliki beragam aplikasi 
yang bisa kita gunakan. Seorang pengelola blog dapat dengan bebas 
menuangkan pikirannya dalam bentuk tulisan ke dalam website ini. Tulisan 


tersebut selanjutnya disimpan di database dan di publish di internet. 


22 | Halaman 


6. Website Portal 
Situs jenis portal merupakan pintu gerbang bagi situs lain untuk memulai 
aktivitasnya di Internet. Web Portal menyediakan berbagai layanan informasi 
dan layanan umum, seperti halnya search engine. Tetapi di dalam portal situs- 
situs tersebut lebih disusun untuk disajikan. Berbeda dengan search engine 


situs-situs tersebut bukan dicari datanya secara otomatis oleh mesin pencari 





Gambar 2.7 Website Portal 


tetapi disimpan dan dikelola oleh pengelola portal secara dictionary. 
Umumnya portal-portal besar juga menyediakan layanan internet lain seperti 


email bagi member, membuat domain, tempat hosting dan lain-lain. 


7. Website Gallery 
Ga == Website Gallery menyediakan fasilitas publikasi 
=== BES S&S : 
— foto dan gambar secara online. Pengelola 
website dapat menyimpan foto atau gambar 


yang diinginkan lalu dikategorikan dan di 





manage setelah itu di publish. 


d — zi ca Gambar 2.8 Website Gallery 
da 


23 | Halaman 









8. Website eCommerce 


Website eCommerce adalah situs yang bertujuan untuk melakukan 
perdagangan melalui media internet. Pengelola dapat mengorganisir barang- 
barang yang ingin dijual lalu mempublikasikan secara online beserta 
harganya. Ada juga yang menyediakan transaksi online melalui website ini. 
Website jenis E-Commerce berperan sebagai toko virtual dimana para 
pengunjung dapat melakukan aktivitas n 

dimulai dari melihat-lihat hingga membeli 


barang yang mereka inginkan. 


Gambar 2.9 Website eCommerce 





9. Website eLearning 


el | a ee nus E — Al A 


Ir Era hae Gs E a 
| ma ied rr Min 
| JU 
Y 5 J 
| = 





Gambar 2.10 Website eLearning 
Sumber : http://www.myeducationkey.com/ 


E-Learning merupakan situs yang menyediakan pembelajaran online melalui 
internet. Pembelajaran dilakukan melalui berbagai media seperti tulisan, 
gambar hingga multimedia. Biasanya website e-learning dimanfaatkan oleh 
organisasi pendidikan untuk menyediakan fasilitas belajar melalui internet, 


sehingga proses belajar menjadi lebih interaktif. 


24 | Halaman 


10. Website Standard 


E. amio e dos GE mecs RT o s 


Berita 


imis din Prea De ia ere © lee ! 


Sic i a ñ 
a z = Hr — 
Mera meom oco sme mem. Na 
umm Eu GE TE DWG ii = 
E AJ LT NN. 
x i 
=: 


TUGAS 2 





Website ini disediakan untuk publikasi 
informasi. Adapun informasi yang akan 
disediakan adalah beraneka ragam dari 


profile pribadi hingga company profile. 


Gambar 2.11 Website Standard 
Sumber : 
http://disparbud.jabarprov.go.id/ 


Cobalah anda searching atau browsing, carilah contoh 


website berdasarkan jenisnya, catatlah alamat domain 


atau URL website tersebut. Lengkapi tabel pada lembar 
kerja berikut. 


25 | Halaman 





Lembar Kerja 1 


NO JENIS WEBSITE URL/ALAMAT DOMAIN 


Website Search Engine 
Website Networking 
Website Forum 
Website Berita 


Website Blog 


6 Website Portal Dan seterusnya 





26 | Halaman 


3. Membedakan Website Statis dan Website Dinamis 


Dilihat dari segi kontennya, website terbagi menjadi 2 jenis yaitu : 


a. Website Statis 


Website statis merupakan website yang 


Static Website isi kontennya tidak dapat diubah secara 
langsung oleh end-user (pengguna 
—_ €": tidak dapat langsung mengubah konten 


secara langsung menggunakan 





browser). Interaksi yang terjadi antara 

pengguna dan server hanya seputar 
Gambar 2.12 Website Statis link saja. Isi dari website hanya bisa 
diubah oleh orang yang mengerti mengenai bahasa pemrograman atau tools 
untuk merancang halaman website. Website jenis ini tidak mempunyai basis 
data, jadi informasi yang disampaikan ditulis langsung ke dalam syntax. 
Dokumen web yang dikirim kepada Client akan sama isinya dengan apa yang 
ada di web server. Biasanya website jenis ini dibuat untuk menampilkan 
informasi yang jarang diupdate misalnya Company Profile, disana hanya ada 
beberapa halaman saja dan kontennya hampir tidak pernah berubah karena 


konten langsung diletakan dalam file HTML saja 


b. Website Dinamis 







Cup Tenar camini: 
dam da 
x 6 «<body> < php 
Plr Agni ii echo Hani dry” 
ci bai n Fi 
brim! « Request index.php "body 


iml 


Sends html code with the name index.php 








Gambar 2.13 Website Dinamis 


27 | Halaman 


Dalam web dinamis, interaksi yang terjadi antara pengguna dan server sangat 
kompleks. Seseorang bisa mengubah konten dari halaman tertentu dengan 
menggunakan browser. Request (permintaan) dari pengguna dapat diproses oleh 
server yang kemudian ditampilkan dalam isi yang berbeda-beda menurut alur 
programnya. Halaman-halaman web tersebut memiliki database. Web dinamis, 
memiliki data dan informasi yang berbeda-beda tergantung input apa yang 
disampaikan client. Website dinamis sudah menerapkan sistem Content 
Management System untuk informasi yang disampaikannya, sehingga End-user 
bisa sewaktu-waktu mengupdate konten pada halaman website tanpa perlu 
paham syntax ataupun bahasa pemrograman. Dokumen yang sampai di client 
akan berbeda dengan dokumen yang ada di web server. Contoh dari web 
dinamis adalah portal berita dan jejaring sosial. Lihat saja web tersebut, isinya 


sering diperbaharui (di-update) oleh pemilik atau penggunanya. Bahkan untuk 


jejaring sosial sangat sering di-update setiap harinya. 


TUGAS 3 


Amati beberapa website yang termasuk website statis dan 


website dinamis, lihatlah perbedaannya, tuliskan dalam tabel 
dibawah ini, tambahkan jika ada komponen yang kurang, 


diskusikan dengan teman-teman anda. 
Lembar Kerja 2 


Website Statis Website Dinamis 





28 | Halaman 





4 Merencanakan dan Merancang Website 
Langkah-langkah merancang website 


1. Memilih Alamat ( Domain ) 

Domain merupakan semacam identitas server komputer kita dalam jaringan 
komputer atau internet, Domain sendiri berfungsi untuk mempermudah pengguna 
internet dalam mengakses server tanpa harus mengingat deretan angka rumit 
yang biasa disebut dengan Alamat IP. contoh domain seperti "bunga.com" yang 
berarti untuk mengunjungi website bunga anda tinggal mengetikkan bunga.com 


pada kotak URL pada browser. 


Bentuk umum nama domain : 


http://www.namadomain.tld 





atau 


http://www.subdomain.namadomain.tld/direktori 


e Nama domain yang terdaftar dari situs Web. 


e Subdomain. Sebuah domain yang merupakan bagian dari domain 
yang lebih besar. 

e TLD. top-level domain, teratas dalam hirarki nama domain, juga 
dikenal sebagai domain extension 


e Directory. Sebuah folder untuk menyimpan konten 
Top Level Domain 


Top Level Domain masih dibagi lagi menjadi 2 jenis yaitu : Generic/Global 


Top Level Domain (gTLD) dan Country Code Top Level Domain (ccTLD). 


29 | Halaman 


Generic/ Global Top Level Domain merupakan domain yang digunakan 
untuk mengidentifikasikan alamat domain secara global 

= com (berarti Komersial) 

= net (berarti Network atau Jaringan) 

= .org(berari Organisasi) 

"  .edu(berarti pendidikan/edukasi) 

= .gov(berarti pemerintahan) 

"  .mil(berarti militer) 

= info (berarti informasi) 


= dan lain-lain 


Country Code Top Level Domain (ccTLD) merupakan domain yang 
dipakai untuk mengidentifikasikan kode negara 

"= id (Kode Domain Negara Indonesia) 

= .ca (Kode Domain Negara Canada) 

= Us (Kode Domain Negara Amerika Serikat) 


= „uk (Kode Domain Negara Inggris) 


Cara memilih Domain 

a. Utamakan memilih domain dengan TLD .com 
.com adalah yang paling populer di dunia sehingga menjadi pilihan 
yang paling utama. Tapi kalau udah diambil orang lain, kamu bisa 
memilih .net atau .org sebagai alternatif. Tiga TLD yang telah 
disebutkan tadi merupakan yang paling populer digunakan, namun 
tetap .com yang paling utama. Harga ketiga TLD itu pun rata-rata 
sama aja 

b. Sesuaikan nama domain dengan isi website 
Perlu anda ketahui bahwa nama domain bisa mencerminkan isi dari 
website anda. Oleh karena itu penting untuk memilih nama domain 
yang kurang lebih sesuai dengan apa yang ada pada website kita. 
Misal saja anda akan membuat sebuah toko online yang menjual 
berbagai produk-produk fashion seperti baju, celana, dan aksesoris 
lainnya. Maka anda bisa membuat sebuah nama domain yang sesuai 


dengan itu, contoh : newfashion.com atau fashionlengkap.com. 
30 | Halaman 


Dengan demikian, hanya melalui nama saja orang lain akan dengan 
mudah mengetahui apa isi website anda. 

c. Mudah diingat 
Sebuah nama domain yang baik harus mudah diingat, walaupun ada 
fungsi “bookmark” di browser. Namun memiliki nama yang berkesan 
akan memudahkan orang untuk mengingat kembali situs anda. 
Pilihlah domain yang mudah diingat oleh orang lain. Karena biasanya 
nama yang mudah diingat oleh orang lain cepat sekali untuk menjadi 
brand. 

d. Jangan terlalu panjang 
Dua puluh karakter adalah maksimal. Akan lebih baik jika hanya 
sepuluh. Karena nama domain yang panjang dan rumit akan 
menyulitkan orang lain, dan akan makin susah untuk diingat. Nama 
domain yang dianggap bagus terdiri dari satu kata, dua kata cukup 


bagus sedangkan tiga kata dianggap hal yang umum atau kurang.. 


2. Memilih Hosting 

a. Pastikan memilih hosting yang sesuai dengan kebutuhan dan jenis 
web anda. Sebagai gambaran, jika Anda hendak membuat toko 
online, tentunya akan sedikit berbeda ketika anda membuat 
website profil pribadi, karena toko online membutuhkan space 
yang lebih besar untuk menampung gambar-gambar produk yang 
banyak. Jadi pastikan website seperti apa yang ingin anda buat. 

b. Pilih Server Hosting yang sesuai dengan target Visitor Web anda. 
(Server Hosting USA, SGP, IIX, dan lain-lain). 


Hosting IIX - lokasi server di Indonesia 
Hosting USA - lokasi server di USA 


Hosting SG - lokasi server di Singapore 


Hosting EU - lokasi server di Eropa 








Jika target vistor Anda dari lokal (Indonesia) maka pilihlah Server 


Hosting yang IIX begitu juga sebaliknya. 


31 | Halaman 


c. Cari Hosting yang memiliki Fitur Lengkap seperti PHP, MySql, 
SubDomain, dan lain-lain. 

d. Pastikan cek kecepatan hosting yang akan Anda sewa. Bisa 
dengan tool di http://host-tracker.com 

e. Pastikan Layanan Hosting yang anda pilih memiliki Pelayanan 
yang bagus. Kalau bisa yang memiliki Pelayanan 24 Jam. 


f. Pastikan Space dan Bandwith sesuai dengan kebutuhan Anda. 


Jika Anda sering melihat berbagai paket hosting, tentunya akan 


sering menemui istilah “Unlimited Bandwidth” atau “Unlimited 


Space”. Jangan terkecoh oleh istilah ini. Karena pada dasarnya 


semua resource memiliki batasan. Termasuk kapasitas bandwidth 
dan space hosting. Jadi yang dimaksud unlimited di sini adalah 
anda berhak menggunakan fasilitas space atau bandwidth secara 
unlimited hingga batas limit sesuai spesifikasi hardware server 
dan sesuai kebijakan masing-masing penyedia hosting. 


(sumber : http://webhostmu.com/tips-memilih-paket-hosting/) 





g. Cari informasi mengenai penyedia layanan hosting yang anda pilih 
ke forum-forum atau rekan yang lebih tahu 

h. Hosting merupakan tempat menyimpan file-file penting Anda, 
maka dari itu pilihlah yang memilikip pelayanan keamanan yang 


bagus. Kalau perlu ada Garansinya. 


3. Tujuan membuat Website 

Jika anda menginginkan sebuah website yang bertujuan melakukan penjualan, 
maka tentunya anda harus membayangkan sebuah website bertema 
ecommerce. Namun jika anda hanya ingin membuat website sekedar hanya 
untuk blog pribadi, maka bentuk apa saja yang dapat menampilkan artikel bisa 


anda gunakan . 


4. Skema / Struktur Website 
Sebelum memulai untuk mendesain tampilan website, sebaiknya anda tentukan 


terlebih dahulu halaman-halaman apa saja yang akan ditampilkan dan 
32 | Halaman 


bagaimana antara satu halaman dengan halaman yang lain saling terhubung. 
Halaman awal atau biasa disebut homepage/frontpage adalah halaman utama 
yang pertama kali tampil begitu pengunjung mengunjungi website. Posisi 
homepage berada pada Top Level atau level pertama, kemudian halaman 
berikutnya Level kedua yang bisa berupa halaman About Us,Service,Product 


dan lain sebagainya 


5. Isi Website / Konten. 
Setelah struktur website dibuat maka bisa diteruskan dengan menyiapkan konten 
website. Konten disini bisa berupa text,image,animasi. Konten akan 


dirangkaikan atau dimasukan ke dalam desain tampilan website. 


6. Desain Tampilan. 

Supaya konten yang sudah anda siapkan bisa ditampilkan dengan menarik, anda 
perlu mendesain terlebih dahulu tampilannya. Anda bisa mengatur tata letak text, 
link atau navigasi untuk menuju ke halaman-halaman lain yang telah anda buat 


strukturnya tadi. 


7. Menguji Sebelum di Hosting 

Beberapa kesalahan pasti akan anda temukan setelah selesai merancang web 
anda, konsistensi web, pengujian hyperlink , posisi elemen-eleman halaman 
yang benar pada setiap halaman web harus terus di amati, seperti halnya 
tampilan secara umum. Jika anda ingin agar para pengunjung mendapat 
penampilan halaman yang sama, anda harus menggunakan pengujian pada 
browser-browser yang ada. seperti Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, 


dan Mozilla Firefox, Safari dan Google Chrome 


8. Mempublish Situs ke Internet. 

Langkah terakhir adalah setelah website anda jadi adalah menaruhnya di sebuah 
komputer server. Anda bisa berlanggangan kepada jasa penyedia web hosting. 
Provider-provider web hosting tersebut biasanya telah menyediakan paket-paket 
langganan yang sesuai dengan kebutuhan anda. Anda tinggal pilih salah satu. 
Jika web hosting sudah aktif anda bisa memulai untuk meng-upload lewat FTP 


dengan menggunakan account yang telah diberikan oleh provider web hsoting 


33 | Halaman 


tempat anda berlangganan. Kini anda telah dapat mempublikasikan webiste 


anda ke seluruh para pengguna internet diseluruh dunia. 


9. Meng-update Secara Berkala 

Setelah anda berhasil mempublish web yang telah anda desain sendiri tahap 
demi tahap. maka sudah waktunya anda meng-update sacara berkala agar para 
pengunjung tidak bosen dan jenuh dengan isi (content) web anda. Lakukan 
perbaikan secara berkala untuk menyempurnakan web anda, tampung semua 


saran dan kritik para pengunjun g untuk mengkoreksi atau memberikan ide-ide 


TUGAS 4 


Y 


% Carilah beberapa website atau portal yang menyediakan 


kreatif. 


Domain dan Hosting gratis, amati fitur atau fasilitas 
disediakan, tulislah seperti contoh pada lembar kerja berikut 
ini. 


Cobalah saling bertukar informasi dengan teman anda. 


Tambahkanlah apa yang belum ada pada list anda, sehingga 


anda memiliki daftar domain dan hosting yang lengkap. 





34 | Halaman 


Lembar Kerja 3 


Cost-Free Hosting ($0.00): No 
Setup Fee, No Monthly Fee 
Ads Free Hosting: Ads Free, 
Banner Free, Link Free 
No File Size Limit Free Hosting 
Free Web Hosting Storage: 
Free Space 
Free Data Transfer: Free 
Bandwidth 
Free Domain Hosting: Free 
Hosting with New Domain 
Registration 
Free cPanel: Multilingual 
Control Panel 

https://www.freehosting.com/ == Free Web Tools and 
Application Hosting 
Free Image, Photos Album, 
Music Files and Video Hosting 
Free E-Mail and WebMail 
Hosting with IMAP, POP3 and 
SMTP 
Fully Functional Hosting 
Accounts 
FTP, CGI, PHP5, MySQL, 
PYTHON, ROR, CRON and 
File Manager 
Free Blog, CMS, Gallery, 
Forums, Social and Wiki 
Hosting 

Dan seterusnya Dan seterusnya 





35 | Halaman 


Contoh Mempersiapkan Website Penjualan 


Disain Interface (antar muka) website 









Produk Paling | 
Laris 





| 


Gambar 2.14 Contoh Disain Interface Website 


% Buatlah design interface website (seperti contoh diatas). Website yang 
anda buat digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa. 


(gambarkan dalam lembar kerja yang disediakan) 


Carilah langkah-langkah cara register domain dan hosting di Internet 


Berdasarkan daftar alamat domain dan hosting yang telah anda miliki, 
lakukan register untuk membuat alamat domain dan hosting, tuliskan 
langkah-langkah yang anda lakukan dalam lembar kerja yang telah 


disediakan. 





36 | Halaman 


Lembar Kerja 4 


Tema Webste 


Desain Interface : 





37 | Halaman 





Lembar Kerja 5 


URL tempat register domain .: ........................... 


Langkah-langkah cara register domain : 





Lembar Kerja 6 


URL tempat register hosting: ........................... 


Langkah-langkah cara register hosting : 


38 | Halaman 


Kategori Produk 








Gambar 2.15 Contoh Membuat Kategori 


* Persiapkanlah isi/konten dari website yang akan anda buat, 
kelompokkanlah berdasarkan kategori dalam folder yang berbeda. 


« Dari kategori tersebut persiapkan masing-masing gambar dan deskripsi 
secara lengkap, (seperti contoh berikut) simpan dalam folder sesuai 
dengan masing-masing kategori. 








39 | Halaman 


Kategori : Aksesoris 
€E Selendang 


Amarta Nawa 


Selendang Batik 


- Selendang 
- Material sutra organdi 
- Warna merah 
- Aksen fringe 
- Ukuran 136 x 35 cm 
- Stock : 2 
Harga RP 279.000 





Gambar 2.16 Selendang 


Informasi brand 

Amarta Nawa 

Perkembangan batik saat ini sangat cepat mulai dari cara 
membatik saja batik bisa dibedakan menjadi dua yaitu batik tulis 
dan batik cap. Untuk membedakan batik tulis atau batik cap 
dapat dibedakan dari batiknya itu sendiri mulai dari produksinya 
dan harga, biasanya batik tulis dibuat hanya sedikit dan 
harganya lebih tinggi dibandingkan batik cap, sedangkan batik 
cap biasanya dibuat secara massal atau produksi besar serta 
harga yang relatif murah. Salah satu batik yang terkenal adalah 


Amarta Nawa. 


Bahan Berkualitas Dari Amarta Nawa 

Kini telah hadir batik modern yang berkualitas dan banyak pilihan 
yaitu batik Amarta Nawa. Amarta Nawa adalah merek batik 
modern yang sudah terkenal kualitas dan modelnya, oleh karena 


itu kini Amarta Nawa telah menyiapkan model-model terbarunya 


yaitu sebagai berikut mulai dari Hem, Blus, Dress dan 


sebagainya. Dengan kualitas terbaik mempersembahkan bahan- 
bahan yang halus dan tidak panas apabila dipakai sehingga 


kenyamanan yang terasa apabila memakainya. 





40 | Halaman 


=" Kacamata 


FENDI 


D-Frame Sunglasses 

Kacamata multi-color yang 
didominasi warna coklat dari 
FENDI. Bentuk lensa yang kotak 


akan mempertegas bentuk wajah 

Anda. Cocok untuk dipakai 
beraktivitas di luar ruangan. 

Harga 

R= 2130-989 

RP 1.704.000 





Gambar 2.17 Kacamata 


Informasi Brand 


Kacamata multi-color yang didominasi 
warna coklat dari FENDI. Kacamata dengan 
frame dan gagang dari acetate. Terdapat 
logo FENDI dan detil berupa garis emas 
pada kedua pangkal gagang. 





E Perhiasan Suarti Design 
Eye Cat Pendant 


- Liontin 

- Perpaduan warna silver dan biru 
- Bahan sterling silver 

- Detail blue topaz 09X09 round 

- Panjang drop 2.5 cm 

- Pouch & Polishing cloth 


Harga 
RP 774 775 





Gambar 2.18 Perhiasan 


41 | Halaman 


Informasi Brand 

Suarti Design 

Di antara banyak material yang dipakai dalam pembuatan perhiasan baik 
itu cincin, kalung, anting-anting maupun liontin, emas dan berlian 
merupakan yang paling didambakan. Namun, tahukah Anda bahwa 


perakpun juga dapat disulap menjadi aksesoris yang elegan dan mewah. 


Salah satunya adalah apa yang ditawarkan oleh Suarti Design. Design 


Wujud Ekspresi Jiwa Bali Sang Ratu Perak 

Desak Nyoman Suarti atau yang lebih dikenal sebagai Ratu Perak (Queen 
of Silver) adalah salah satu pencetus industri perak di Bali. Ia 
memperkenalkan budaya dengan mengekspresikan jiwa Bali melalui 
berbagai macam bentuk perhiasan dengan mengusung brand Suarti 
Design. Awal pertama pemasaran justru dimulai dari New York, dan kini 
setelah bertahun-tahun, Suarti telah menghasilkan koleksi-koleksi yang 


lebih ekslusif dan berkembang yang terinspirasi dari budaya Bali. 





= Jam Tangan 


Jam Tangan Pria 
Casio Protrek PRG-270 


Merek : Casio 
Kategori : Casio > Protrek 
Tipe : Casio PRG-270 


Kondisi Barang : Original 


Garansi Resmi : 1 (Satu) Tahun 





Kelengkapan : Box, Kartu Garansi 


Resmi Casio, Buku Manual 

Gambar 2.19 Jam Tangan Casio 
| Sumber : 
Harga Resmi : Rp-3-800-000 http://www.duniacasio.com/casio- 


Rp. 2.850.300 protrek-prg-270.html 





42 | Halaman 


Selain info diatas dan informasi brand dapat juga memberikan spesifikasi lebih 


detail tentang produk tersebut, misalnya : 


Spesifikasi Jam Tangan Casio PRG-270 


Mineral Glass 
100-meter water resistance 


Case / bezel material: Resin 


Resin Band 
LED backlight (Super Illuminator) 


Full auto LED light, selectable illumination duration, afterglow 


Solar powered 

Low-temperature resistant (—10°C/14°F) 

Digital compass 

Measures and displays direction as one of 16 points 
Measuring range: 0 to 359° 

Graphic direction pointer 

Measuring unit: 1° 


60 seconds continuous measurement 





Sumber : http://www.duniacasio.com/casio-protrek-prg-270.html 


Kategori Tas 


" Tas Backpack 


Daypack - Deuter Spider 
Price: Rp.565,000.00,- 


Brand: Deuter 


Product Code: Deuter Spider 
Availability: In Stock 





Gambar 2.20 Tas Bockpack 
(sumber : 
http:/www.tasdeuter.com/tas-ransel- 
daypack/daypack-deuter-spider) 





43 | Halaman 


Deskripsi 


Deuter Spider 


Weight: 750 g 

Volume: 22 litre 

Size: 46 / 28 / 16 (H x W x D) cm 

Material: Deuter-Microrip-Nylon / Deuter-Ripstop 210 


Fitur : 


- Ringan dipakai 

- Compartment utama 22 L 

- Compartment yang dapat dipisah 

- Compartment bawah compactibel untuk sepatu 
- Sabuk Pinggul dan Dada 

- Kantung untuk pakaian basah 

- Jala saku samping untuk botol minum 

- Airstripes system 





(sumber : http://www.tasdeuter.com/tas-ransel-daypack/daypack-deuter-spider) 
4 Membuat Web Sederhana 


Untuk membuat website ada beberapa hal yang harus anda persiapkan, jika 
website yang anda buat bersifat statis anda dapat menggunakan template 
sederhana, sedangkan untuk dinamis anda dapat menggunakan bentuk blog 
atau aplikasi ecommerce yang siap pakai atau jika anda mampu di pemrograman 
web anda dapat membuat web sendiri. Namun demikian paling tidak anda harus 
mengetahui tentang script yang paling dasar dalam membuat website yaitu 
HTML. 


Pada kegiatan pembelajaran ini untuk mempermudah pembuatan website anda 
dapat mendownload template yang sudah siap pakai, atau jika anda ingin 
membuat desain sendiri anda dapat menggunakan software Dream Weaver 
sebagai alat bantu. Sedangkan untuk aplikasi eCommerce akan dibahas pada 
kegiatan pembelajaran berikutnya. 


44 | Halaman 


Cara mendownload template: 


1. Bukalah website pencari, misalnya www.google.com, ketikkan: download 
template website gratis, maka akan tampil beberapa informasi atau link ke 
website penyedia template gratis. Seperti dibawah ini : 


Google download template website gratis 





WW knowabajiotompiste:. com * 

Gel your rea website leniplales here and use hem on your website without needing To 
lnk back fo ws. ... Blank HTML template : (et il on War Tox free 

Free Website Templates, page 7 - Craale Free Webstes . Zerofype . Her Designs 





all- tree-downiioad comfios website templates. ~ 

Free website lemplales for [ree download educabon website lances maganme 
lemplales personal website ¡query poriiabo template website header 3.. 

Free icon . Malures chamn - Widget like - Premium senes 


Download Free Templates - Website Templates 

www templatemonster com free-templates php * 

And il you are unfamiliar with HTML and CSS or just wsh lo save your time, our website 
lemplates are Ihe perteci solution for you. TemplateMonster has created ... 





Gambar 2.21 Searching download template gratis 


Pilihlah salah satu informasi atau link tersebut. 
misalnya : http:/www.freewebsitetemplates.com/ 


maka akan tampil beberapa template website, silakan anda pilih dari template 
tersebut sesuai dengan yang anda inginkan. 


45 | Halaman 


Para 


FREE 





WEBSITE TEMPLATES 





Gambar 2.22 Contoh Template Website Gratis 


Atau pada mesin pencari ketikkan : download free template website store gratis, 
maka akan tampil list 


Google download free template «ebale sione gratis EN 
Yeh TAE Ll " j kirp in 
Download Free Templan 





an và M ITupl ers sten nivis Giglio cit - 
“aa ken Peele Geo jara ed coiled Tings Tas pee erate Erw cj change 


Stop Online Template - A! Free Download 
ne fres-downioaed Cn Tre awensise-pmplates shop online beemnplade 1760 

Download Shop Oriline T iros Pros ad P HTH 3 

Pera Fond ih Coume. Masri ‘Online Shop, Eechons Plus. (ig^ 


Gnline «hop website template - A» Free Download 
Dë Hei-de Lor tres weetralne-nemplabea on ene &Tie[p- werDalbe bapa 

ras vetas bemplaten Mate onlinea hop webalbe templado (0 hora and Dai 

Template Free webalte bermpiates br free download online online shop shop. 


¿5 Pros High-Quetty ECommerce Templates | Smashing Coding 
ES o OX ea Peni 
arde a Heo Tenda 





mo ARO e ir al pr P 


Gambar 2.23 Searchina Download Template Webstore 


46 | Halaman 


Pilih salah satu link, misalnya : shop online template atau http://all-free- 
download.com/free-website-templates/shop online template 1673.html , maka 
akan tampil beberapa template, pilih pada bagian other free website template 


maka tampil : 















E ii —— = 
=” m = = e 
"ux 
1 41 » T 
TINFEEIE! 
A «n 4 
BARRACA] y g 
og Aves Teter Paaa Tog Tirap Trina os pra Pri 





K = : m y 


fe os Tecta Piar ‘Shep Tenge kp Dg Pengat 





Gambar 2.24 Macam-macam Template 





Pilih Flower Shop Template 


Akan tampil : 


irm adas dig rr Ta = Vere 







—=jnmotion i 
hosting 






"S Klik Free 
Web Hosting |... 
| That Doesn't E download 
| Suck. is 
Y = We Free dowmiond mis templates now 1 (0.45 ME 


A Ore Tee piers 
1m di^ gp ow 


fee isni er 
LEA LN BA LI 


Online preview Ih lempleles 


Pee = see ieee m 





Gambar 2.25 Flower Shop Template 


47 | Halaman 


Untuk mendownload klik Free download this template now 


Free website templates Flower Shop Template 
XHTML 1.0 Transitional, Fixed Width, 2 Columns, Dark on Light, Flowers, Online Shop, Light Grey, Red 


Author : csscreme 


Your download will begin in a moment. if it doesn’t, please Click here to try again 
Gambar 2.26 Klik untuk Free Download 


Jika muncul seperti diatas klik link click here 


Simpan file tersebut di folder anda. 


Tugas Kelompok 


% Amati template yang baru saja anda download, pelajari setiap bagiannya 
(diskusikan) 





48 | Halaman 


Faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam merancang pembuatan 
website adalah kemudahan menggunakan, mengoptimalkan system 
pencarian dan design. 










Ü 
i 


r 
j 


f Search Engine Visibility W 


= o 


Gambar 2.27 Faktor penting dalam merancang 
website 


Usability 

Usabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam merancang web 
(web design), memang sangat baik jika memiliki sebuah website dinamis 
yang nampak profesional dan bagus , namun jika perlu waktu yang sangat 
lama untuk mendownload sebuah artikel atau penggunaan navigasi yang 
sangat rumit maka tidak heran jika pengguna akan menutup website 
Anda dan tidak akan kembali lagi. 

Navigasi menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah website yang 
berfungsi untuk membantu pengguna (user) dalam menjelajah website kita 
untuk mencari informasi yang diinginkan secara mudah. Navigasi yang 


bagus mencerminkan struktur website yang sangat baik. 


49 | Halaman 


Navigasi biasanya dalam bentuk menu-menu yang tersusun rapi. 


ki Sebaiknya diatur link pada bagian kiri (dari tangan Anda) 


atau di bagian atas dari sebuah halaman web. 

Dapat berupa teks maupun grafik. 

Harus mengambil ruang yang tidak terlalu banyak. 

Posisi navigasi sebaiknya konsisten pada setiap 
halamannya. Jika terpaksa menggunakan warna yang 
berbeda, pastikan bagian tersebut masih merupakan satu 


kesatuan. 








(http://slametriyanto.net/wp-content/uploads/2008/03/Bab%202%20- 
%20Konsep%20Dasar.pdf) 


Collections News and Eve 
Digital Library 
Books Online 


Biodiversity Heritage Library 





Galaxy of Images 
Exhibitions 
Art & Artist Files Gambar 2.28 Tombol Home 


Trade Catalogs 





SI Digital Repository 


Gambar 2.29 Menu Pilihan 


50 | Halaman 


/ ` 


Link 

xi Jika teks memiliki hyperlink sebaiknya diberi garis bawah 
(underlined) buatlah link yang nyata. 

xi Hindari tombol kembali (back button) — yang merupakan 
perintah umum untuk kembali ke halaman sebelumnya 

ai Jika memiliki link dalam bentuk file berukuran besar seperti 
.avi atau .pdf, sediakan ukuran dalam bentuk KB dalam 
tanda kurung untuk memberikan informasi kepada 
pengunjung tentang ukuran file tersebut sebelum 
mendownloadnya. (sebaiknya file yang diupload berukuran 
kecil) 

ai Buatlah kepastian pengunjung untuk mengetahui tentang 


link yang sudah dikunjungi (diklik) dengan cara memberi 
warna yang berbeda. Misalkan dari warna biru ke merah 
(artinya: warna biru memberi arti link tersebut belum 
dibuka sedangkan warna merah menandakan link tersebut 
telah dikunjungi/dibuka). 





Peta Situs 


Site map merupakan salah satu bagian dari halaman website yang 


memberikan informasi tentang peta situs. 


Site map merupakan struktur yang hirarkis dari sebuah situs dengan 


link untuk seluruh halaman yang relevan. 


51 | Halaman 


Contoh Peta Situs (Site Map) 
Site Map 


| Journal Valuine 25-2 





Home 


About NSSA 





Las Vegas Conference | 





Membership Form Journal Volume 24-1 | 





Summer Seminar 


E i f m 3 =| 
Conferences & Journal Volume s a | 


Seminar 


Fall Conference 





| Journal Volume 27-1 







Publications — jaaraal Index 01-05 | 


Journal Volume 27-2 


ice dk = | | Joarnal Index 06-07 


Board Members 





Journal Volume 28-1 


Journal Volume 24-2 


Privacy Policy 


Newsletter 





Journal Volume 29-1 


ees - Terms & Conditions 





as lerspectives Journal | 
Contact Us h | 





Gambar 2.30 Peta Situs 


o. Sekilas Tentang HTML 
HTML (Hypertext Mark Up Language) merupakan bahasa pemrograman web 


yang paling dasar dalam pembuatan website. HTML bekerja disisi Client 
sehingga brrowser dapat langsung dapat menterjemarhkan script tersebut dan 
ditampilkan pada halaman browser. 


Struktur HTML 
ZHnrmlb 


“header les uu A title head 


<body> 


</body> 


AJ ml 





52 | Halaman 


Bentuk umum dan contoh Script HTML: 


<br> pindah baris 
</b> menebalkan teks 
Contoh : 
<b>selamat datang</b> hasil selamat datang 
</i> memiringkan teks 
Contoh : 
<i>selamat datangi» hasil selamat datang 
</u> memberi garis bawah teks 
Contoh: 
su?selamat datang /u? hasil selamat datang 
</sup> menampilkan teks diatas dari posisi normal 
Contoh : 
selamat<sup>datang</sup> hasil selamat Satang 
«sub» </sub> menampilkan teks dibawah dari posisi normal 
Contoh : 


selamat<sub>datang</sub> hasil selamat datang 


<hr width = panjang garis size-t ebal garis color= warna 
Noshade> membuat garis horizontal 
Contoh : 


<hr width=100% size=5 color=blue> hasil 


<font face=jenis huruf size=ukuran huruf Color= 

warna> </font> mengatur jenis huruf, ukuran dan warna teks 
Contoh : 

<font face=arial size=5 color=blue>selamat datang</font> 


hasil selamat datang 





53 | Halaman 


<p align=left|right|center|justify> </p> mengatur paragraph 


Contoh : 

<p align=justify>Selamat datang di websiteku, website ini berisi 
tentang seputar produk rumah tangga yang berkualitas dengan 
harga yang terjangkau. Selamat bergabung dengan kami, semoga 
anda memperoleh barang atau peralatan yang anda butuhkan. Jika 
perlu bantuan kami siap membantu anda. «/p» 

hasil 

Selamat datang di websiteku, website ini berisi tentang seputar produk 
rumah tangga yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Selamat 
bergabung dengan kami, semoga anda memperoleh barang atau 
peralatan yang anda butuhkan. Jika perlu bantuan kami siap membantu 


anda. 





Untuk selengkapnya anda dapat pelajari script HTML pada situs 


www.w3schools.com atau website lain yang mengupas tentang HI ML 


Seperti contoh sebelumnya download-lah template website, 
sesuai dengan yang anda inginkan, simpan dalam folder anda 


Cobalah membuat web sederhana dengan menggunakan 
template yang telah anda download. 


Gambarlah peta situs untuk website yang akan anda buat, 
kemudian buatlah desain antarmuka (interface) dari website 
tersebut, (sesuaikan dengan template anda ) jika anda mampu 
mengoprek silakananda ubah sesuai dengan keinginan anda. 


Isilah web tersebut dengan konten yang telah anda siapkan! 


Upload pada alamat dan tempat yang telah anda persiapkan 





54 | Halaman 


C. Rangkuman 


| Rangkuman | 
| 


Pengertian Website merupakan sejumlah halaman web yang 

















memiliki topik saling terkait antara halaman yang satu dengan 
halaman yang lain, terkadang disertai dengan gambar, video, 
animasi, atau jenis-jenis objek lainnya. 

Jenis-jenis website diantaranya: website search engine, website 
networking, website forum, website berita, website blog, website 
portal, website gallery, website ecommerce dan website sederhana. 
Website statis merupakan website yang isi kontennya tidak dapat 
diubah secara langsung. Interaksi yang terjadi antara pengguna dan 
server hanya seputar link. 

Website dinamis, seseorang dapat mengubah konten dari halaman 
tertentu dengan menggunakan browser. 

Langkah-langkah merancang website : menentukan alamat domain, 
memilih tempat hosting, menentukan tujuan membuat website, 
membuat struktur/skema website, mempersiapkan isi konten, 
melakukan desain tampilan/antar muka, menguji sebelum di hosting, 
mempublish (melakukan hosting) ke internet, dan melakukan update 
secara berkala. 

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam merancang website 


adalah kemudahan dalam menggunakan (Usability), adanya system 


pencarian (Search Engine Visibility) dan disain (Design). 


Usability meliputi : bentuk navigasi, link dan peta situs. 





55 | Halaman 


O A O N > 


> 


. Test Formatif 


Alamat website disebut juga ... 

Website penjualan online termasuk jenis website : 

Ciri website dinamis adalah : 

.edu merupakan top level domain yang biasa digunakan pada.. 
Website yang menyediakan pelayanan domain dan hosting disebut 
website ... 


Proses penyimpanan file di dunia maya disebut adalah 


7. Website blog biasanya digunakan untuk ... 


8. Usability merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 


merancang website diantaranya : 
Struktur hirarkis dari sebuah situs dengan link untuk seluruh halaman 


yang relevan disebut .... 


10. Pemrograman Web yang paling mendasar adalah ... 


E. Kunci Jawaban 


1. Domain 
eCommerce 
3. Menggunakan database, Adanya interaksi antar user dan browser, 


Kompleks, Konten dapat diubah langsung pada browser 
. Pendidikan 
. Portal 


. Melakukan hosting 


. Navigasi dan peta situs 


4 
5 
6 
7. Menuangkan tulisan seseorang secara bebas 
8 
9. Site maps 

1 


0. HTML 


56 | Halaman 


Kegiatan Belajar 3 





KONSEP SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO) 


A. Tujuan Pembelajaran 





B. Uraian Materi 
1. Pengertian SEO 














bea FD nada KL tcm) Amati gambar 3.1 





Kegiatan apa yang 
sedang dilakukan, 
menggunakan tool 
apa dan bagaimana 
hasilnya? 


y n ur]. 
En PME DE EK ak 
Oei 1. 2610 Han. apa Kabar 7777 Samega anda emus dam Ieadaan ter 
his arta da ericuegung a Blois Ais bihag afaka bogi 











kaan Senapan pemantauan + Tae a pace 


Sampaikan pendapat 


Loar Wade has wer stas Poda (07 (UPA) Lense stunted at anda 
(TB, iari ii falce, bena and «ber Jakaria Indoraaia | 





Flips wee tat ebook comypubic Geder-Mirmais * Translate the page 
Vora the profiles of peogía rarrad Éndar Numala on Facebook. Jos Fac eboni% 
Kombes sah Ender Mirmáda ara pibes yos tay krow Facebook gers peeps — 





Gambar 3.1 Searching 


57 | Halaman 





Gambar 3.2 SEO 


emakin berkembangnya Internet maka semakin luas pula fungsinya. 

Salah satunya adalah menjalankan bisnis secara online. Bisnis dalam 

skala kecil maupun skala besar masing-masing berlomba-lomba 
menunjukkan eksistensinya melalui web dan jumlahnya sangat besar. 
Persaingan bisnis di Internet sangat pana s hingga kehadiran search engine 
dianggap menjadi salah satu solusi agar website dapat ditemukan dengan 
mudah. Sampai disini persaingan belum berhenti karena listing web di search 
engine result page menjadi arena untuk memperjuangkan kemenangan berada di 
halaman pertama sebagai hasil pencarian melalui SEO. 
Ada ratusan ribu bahkan jutaan list dalam sekali tampilan halaman setelah 
pengunjung mengetikkan keyword tertentu. Tentunya pengunjung jarang melihat 
ke halaman-halaman belakang dan cenderung memprioritaskan apa yang 
pertama kali dilihat pada halaman pertama hasil pencarian. Inilah yang memicu 
persaingan untuk mendapatkan peringkat di halaman pertama, karena peringkat 


tersebut berarti kemungkinan traffic pengunjung yang berlimpah. 


Search engine optimization (SEO) merupakan upaya untuk meraih 
peringkat utama di hasil pencarian search engine . Apa yang 


dioptimalkan? Website dan visibilitasnya di dunia internet. Meski 


SEO merujuk pada frase search engine optimization, namun 


sebenarnya yang disesuaikan dan dioptimalkan adalah websitenya, 
agar isi dan struktur web sesuai dengan kemampuan dan setting 


algoritma search engine. 





58 | Halaman 


Ada beberapa hal yang mendapat pengaruh baik dari website yang memiliki SEO 


bagus, diantaranya : 


Ranking dan traffic. Peringkat yang baik memungkinkan traffic yang 


datang dari search engine sangat besar 


Brand awareness meningkat. SEO dapat membantu meningkatkan 
kemampuan pelanggan potensial untuk mengingat suatu perusahaan, 
produk atau web dalam kategori tertentu (brand awareness). Meskipun 
pada awalnya tidak bergitu berefek pada tingkat penjualan, namun brand 
awareness dapat menjadi tolak ukur eksistensi perusahaan, produk atau 
web di mata publik. Mereka akan mengenal dengan baik web, 
perusahaan dan produk/layanan anda. Pada perjalanan panjangnya 
anda akan menemukan selling point yang tepat guna meningkatkan 


jumlah penjualan dan daya jual produk atau jasa yang ditawarkan. 


Visibilitas dan Otoritas. SEO memungkinkan web anda memiliki visibilitas 
dan otoritas di search engine serta dunia internet dalam jangka waktu 
yang relatif panjang, tentunya bila didukung oleh praktek SEO yang baik 
dan sehat (whitehat) karena cara-cara yang buruk seperti spamming, 
keyword stuffing, cloaking, membuat dooway pages dan praktek-praktek 
blackhat SEO lainnya akan melukai website anda. Efek SEO curang 
dalam jangka waktu pendek akan mendapat penalti sangat besar, 
sehingga usaha brand building yang sedang dilakukan dapat rusak jika 


situs telah dicap sebagai spammer. 


Revenue atau ROI tinggi. Kampanye SEO yang dilakukan dengan baik 
dan efisien akan memberikan ROI atau hasil investasi jauh lebih besar 
dibanding kampanye-kampanye marketing/advertising lainnya., karena 
SEO tidak membutuhkan biaya apapun kecuali jika anda menggunakan 
jasa SEO. Ada satu hal yang perlu diperhatikan jika menggunakan jasa 
SEO, pastikan benar yang mengerti tentang SEO dan tidak melakukan 
praktek blackhat karena dapat merugikan web dan bisnis anda 


kedepannya. 


59 | Halaman 


SEO adalah hal vital dan penting dalam dunia 


bisnis online dan mampu memberikan pengaruh 





| signifikan pada usaha pengembangan bisnis anda. 


SERP adalah singkatan dari Search Engine Result Page yaitu daftar halaman 


web yang ditampilkan oleh search engine sebagai respons terhadap kata yang 


kita ketik pada mesin pencari. 


Mesin Pencari Yang Paling Banyak Digunakan di Dunia (on the spot style) : 


Tabel 3.1 Urutan Mesin Pencari 


Urutan 


Nama Penggunaan 


V 


Google 82,80% 
Yahoo! 6,42% 


Baidu 4,89% 
Bing 3,91% 


Yandex 1,7% 


2 Cara Kerja SEO 


search Engine 
Opt Imisaton 





Gambar 3.3 Cara Kerja SEO 


60 | Halaman 





sk 0,52% 
AOL 0,3% 


Memahami prinsip kerja search engine 
merupakan awal yang baik untuk 
menguasai SEO lebih jauh. Ketika 
seseorang melakukan pencarian di google 
search engine hasilnya dapat begitu cepat 
dihadirkan sesuai query yang diinginkan. 
Bagaimana google dapat menemukan 
halaman-halaman web yang sesuai dengan 
query tersebut? Bagaimana pula cara 
google menentukan urutan-urutan list dalam 


hasil pencarian? 


Dalam perumpamaan sederhana google dapat disamakan dengan sebuah buku 
besar yang memiliki indeks lengkap, mudah digunakan, dan mudah dicari. 
Ketika user melakukan pencarian, program google melakukan cek terhadap 
Indeks yang dimilikinya untuk menemukan dan menyusun hasil pencarian yang 


relavan sesuai dengan yang dicari. 


Ada 3 konsep atau proses kunci yang memungkinkan google dapat melakukan 


hal tersebut: crawling, indexing dan serving/delevering. 


1. Crawling (Perayapan) 


Crawling atau perayapan adalah proses googlebot (bisa juga disebut sebagai 
robot, bot spider, spiderbot) mencari halaman-halaman baru atau yang diupdate 
untuk ditambahkan ke dalam indeks google. Google menggunakan beberapa set 
komputer untuk mengambil (merayapi) miliaran halaman web. Program 
googlebot inilah yang bertugas melakukan pekerjaan tersebut dengan 
menggunakan algoritma untuk menentukan situs atau halaman web mana saja 
yang akan dirayapi, seberapa sering perayapan (crawl) dilakukan dan berapa 


banyak halaman web yang akan diambil dari sebuah web. 


w, 


DIE 


Proses perayapan google diawali 





dari list URL halaman web yang 
didapat dari proses crawling 


sebelumnya ditambah dengan 





j referensi sitemap yang didaftarkan 
oleh para webmaster. Ketika 
googlebot mengunjungi masing- 
Gambar 3.4 Crawling masing halamaan website, dia akan 
menemukan link-link baru sebagai rujukan untuk ditambahkan ke dalam halaman 
indeks guna proses perayapan selanjutnya. Perubahan pada website atau 
halaman website, dan link-link mati (dead links) atau rusak (broken links) menjadi 


referensi untuk mengupdate indeks dengan hasil terbaru. 


Googlebot dijalankan dari beberapa mesin sekaligus untuk meningkatkan 
performa dan proses. Hal ini disebabkan web terus berkembang dan halaman 


web yang harus di-crawl semakin bertambah. Mesin-mesin yang 


61 | Halaman 


mendistribusikan googlebot tersebut letaknya tersebar di beberapa titik server. 
Tujuannya agar proses crawling suatu website cepat dilakukan melalui server 


terdekat dengan website tersebut. 


2. Indexing (Proses Pengindeks-an) 

Googlebot kemudian memproses masing- 
masing halaman yang dirayapinya untuk, 
mengumpulkan seluruh kata yang dibaca 
dan lokasi yang ditemukan kedalam 
sebuah indeks besar. Selain teks atau 


kata, google juga memproses segala 





informasi atau tipe konten yang terdapat 

pada halaman web, baik dalam bentuk 

tag-tag script seperti : p (paragraph), a 

(link), head, body, meta, title dan lain- Sanana nan an Gea aing 
lain juga atribut alt, rel, href, dan lain-lain. Namun googlebot tidak dapat 
membacca dan memproses tipe file rich content seperti flash atau frame dan 


halaman-halaman dinamis. 


3. Serving/Delevering (Menampilkan Hasil Pencarian) 

Ketika user google mengetikkan keyword tertentu di kotak pencarian (menuliskan 
guery), mesin pencari akan mencari konten ke dalam indeks dan kemudian 
menampilkannya sebagai list hasil pencarian. Hasil pencarian tersebut dapat 
dipercaya google sebagai hasil yang paling relevan bagi user. Semakin besar 
nomor urutan listing (semakin kebawah) semakin kecil nilai relevansinya. Tentu 
relevansi tidak hanya didasarkan pada keyword, tapi juga 200 an faktor salah 
satunya adalah PageRank. PageRank ini berkaintan dengan SERP yang selalu 
berubah setiap harinya, bahkan setiap jam. Selain PageRank faktor lain yang 
sangat berpengaruh diantaranya: struktur/navigasi web, isi web(konten), 


popularitas web/link, dan lain-lain. 


Untuk mendapatkan ranking pencarian yang baik anda harus memperhatikan 
hal-hal yang berkaitan dengan website terlebih dahlulu atau menjadi prinsip 


dasar SEO, yaitu memastikan bahwa googlebot dapat merayapi seluruh konten 
62 | Halaman 


halaman webiste dengan baik, yang semuanya berkaitan dengan onpage SEO, 
misalnya penggunaan sitemap xml, sitemap HTML, menyusun strukur web yang 
komprehensif, penggunaan meta descrription dan title serta kualitas konten yang 
baik. 


(sumber : http://tautweb.com/seo) 


3 Keyword Dalam SEO 


Riset keyword adalah sesuatu aspek yang vital dari perencanaan Search Engine 
Optimizaton, jika situs anda memasang keyword yang salah, search engine dan 
customer anda tidak akan menemukan website anda. 


Proses riset keyword dapat di jabarkan dalam beberapa poin berikut ini: 


1. Ciptakan Daftar Keyword dan Cek Daftar Tersebut 
Langkah pertama dalam proses adalah membuat daftar potensial keyword. 


Pikirkan semua kata-kata yang akan di ketikkan visitor dalam kotak search 


google atau search engine lainnya untuk menemukan website anda. 
Contoh : 


Kategori : Cookies Kategori : Brownies 


Keywords: Keywords: 


chocolate chip 
cookies 

oatmeal cookies 
snickerdoodles 


chewy brownies 
brownies with nuts 
dark chocolate brownies 





(sumber : https://support.google.com/adwords/answer/2453986) 


2. Gunakan Tool Riset Keyword 

Ketika anda akan membuat sebuah website untuk bisnis anda, tentunya anda 
tidak membuatnya begitu saja tanpa ada sebuah perencanaan. Langkah pertama 
yang sangat penting dan harus anda kerjakan adalah mencari tahu bagaimana 
orang mengetik kata kunci di search engine google untuk mencari informasi yang 


butuhkan. Sebagai contoh : anda hendak memasang keyword "tutorial 


63 | Halaman 


photoshop", sebelumnya anda tidak tahu berapa nilai persaingan, dari keyword 
"tutorial photoshop" tersebut, semakin tinggi nilai persaingan maka semakin 
banyak visitor mencari keyword tersebut. 

Bagaimana caranya? Nah dalam mencari perbandingan nilai keyword kita dapat 
menggunakan beberapa tool yang tersedia di internet, ada yang gratis dan ada 
yang bayar, Anda dapat melakukan riset keywords dengan menggunakan 
Google Adwords: Keyword Tools, layanan ini disediakan oleh Google secara 


gratis. 





krm Sr aaa 


+ ak ee eee ee Ce para ga. aT uas 
LEE 2 AA A DL Lai a Jan ari La Li C TR Hl 
mede 


Gambar 3.6 Tool Riset Keyword: Google Adwords 
(sumber : https://support.google.com/adwords/answer/2453986) 


3. Pastikan Daftar Keyword Anda Sekali Lagi 
Dibagian ini anda tahu sendiri apa yang harus nya di lakukan, apakah memilih 
keyword yang mempunyai persaingan tinggi atau persaingan rendah (Niche 


market). 


64 | Halaman 


4. Siapkan langkah dalam menuliskan keyword-keyword tersebut pada : 
Title Tag 


Gunakan keyword utama pada title halaman web. Isi dari tag <title>Important 


Words Go Here Yftitle- sangat berpengaruh pada rangking search engine. Tips 


menulis title : 


20 


“3 


Panjang : Judul tag harus maksimal 70 karakter , termasuk spasi . 
Penempatan Keyword : kata yang paling penting Anda ( kata kunci ) 
harus menjadi yang pertama dalam tag judul Anda, sehingga kata 
penting harus diurutkan mulai dari kata yang terpenting dalam tag judul. 
Namun, jika Anda bekerja dalam bahasa yang dibaca dari kanan - ke - kiri 
, maka harus dibalik juga. 

Keyword Pemisahan : Gunakan pipa | untuk memisahkan frase kata kunci 
tidak ada koma , garis bawah , tanda hubung atau tanda baca lain kecuali 
kata kunci yang ditulis dalam bentuk kalimat. 
Jauhkan frase penting Anda pendek dan sederhana . Tinggalkan kata- 
kata yang akan membuatnya membaca seperti kalimat . ( misalnya, dan , 
jika , tapi , kemudian , dan lain-lain ) 

Nama Perusahaan : Jika nama perusahaan Anda bukan bagian frasa 
yang penting (kata kunci ) , letakkan pada akhir tag judul , jika itu adalah 
bagian dari kata-kata penting Anda , letakkan sebagai kata-kata pertama 
dalam tag judul . Beberapa SEO akan memberitahu Anda untuk 
meninggalkan saja. Anda dapat meninggalkan untuk keperluan branding - 
sehingga orang akan melihat merek dan klik . Ini tidak berlaku untuk 
semua Situs . 

JANGAN duplikat Judul Tags : Mereka harus ditulis berbeda untuk setiap 


halaman . Jangan meniru tag judul Anda 


Relevan : Judul tag harus ditulis untuk menjadi deskriptif konten pada halaman. 


Misalnya : About | Important Keywords | Company Name 


Or 


Important Keywords | About Us | Company Name 


65 | Halaman 


Contoh jika pada halaman pertama terdapat kata yang terdiri dari : 

Blue Bells, Yellow Bells, All Types of Bells | Bells Bells and More | 
Doors.com 

Maka sebaikya penulisan title menjadi : 


Blue & Yellow Bells | Doorbells | Doors.com 


Bila menggunakan prinsip-prinsip SEO yang ketat. Yang merupakan tag judul 
terbaik (kata kunci): "Charlie Sheen" "Winning" "Howard Stern Show" ketika 
mengoptimalkan (mencoba untuk membuat peringkat ) kata-kata "Charlie Sheen 
(1) Winning (2)" 
Coba anda pilih maka penulisan title yang terbaik adalah : 
Charlie Sheen Winning on the Howard Stern Show 
Howard Stern Show & Charlie Sheen | Winning 
Charlie Sheen is Winning Points on the Howard Stern Show 
Charlie Sheen | Winning | Howard Stern Show (yang benar) 
Charlie Sheen and Howard Stern Winning the Show 
Winning | Charlie Sheen on the Howard Stern Show 


Charlie Sheen Winning | Howard Stern Show 


p SF eS D» xx 


Doesn't matter as long as the words are all there 


= Meta Description Tags 

Meta tag description digunakan untuk memberikan gambaran umum 
mengenai isi dari halaman web Anda. Ukurannya disarankan tidak lebih dari 
200 karakter. Dan usahakan agar description ini bisa menjadi kalimat-kalimat 
yang letaknya di awal halaman web page yang bersangkutan. Contoh 
penulisan meta tag description adalah sebagai berikut : 

<meta name="description" content="Promosi-web.com is a search engine 
tutorial that explain how to get top rangking in all major search engine and get 


high traffic for your web site. Available in Bahasa Indonesia." 


= Meta Keywords Tag 
Meta tag keyword sangat penting keberadaannya, karena menentukan kata 


kunci apa yang bisa menemukan halaman web tersebut pada search engine. 


66 | Halaman 


Sintak dasar dari meta tag keyword adalah sebagai berikut : 

<meta name="keywords" content="keyword1, keyword2, keyword3, ...> 

Yang perlu diperhatikan disini adalah jangan mengulang sebuah kata lebih 
dari 3 kali, karena akan dianggap spamming. 

Contoh pemakaian meta tag keyword yang salah adalah : 

«meta name-"keywords" content-"bali, bali hotels, travel in bali, bali island, 
bali weather» 

Disini terlihat sekali bahwa kata "bali", diulang lebih dari 3 kali. Contoh berikut 
ini tidak akan dianggap spamming oleh search engine : 

<meta name="keywords" content-"bali hotels travel bali island bali weather" 
Yang tak kalah pentingnya mengenai keyword adalah jangan membuat 
keyword yang tidak ada hubungannya dengan isi halaman web Anda. Hal ini 


juga akan dianggap spamming. 


= Headings 
Usahakan agar halaman web Anda memakai page headline (H1-6), dan gunakan 
keyword utama sebagai <H1>healine</H1>. Hindari pemakaian font yang terlalu kecil 


<font size="1"> dan susah dibaca. 


= Alt text 
Jika Anda memasang image ingatlah agar selalu melengkapinya dengan 
atribut ali. Beberapa search engine menggunakan alt tag sebagai pedoman 
relevansi hasil pencarian. «/MG SRC="gambar.jpg" ALT="tambahkan 


beberapa keyword utama disini. 


= Anchor Text/ Navigational Links keyword 


5. Submit ke Search Engine 


Buat kelompok, diskusikan ! 


Berdasarkan tema website yang anda buat, buatlah daftar keyword 
apa saja yang dapat anda daftarkan , tulis seperti contoh sebelumnya 
pada lembar kerja berikut ! 





67 | Halaman 


Lembar Kerja 1 





Berdasarkan tema website yang anda buat, bagaimana 
menuliskan keyword dalam title tag, meta description tag, meta 


keyword tag, heading dan Alt text untu gambar ! 





68 | Halaman 


Lembar Kerja 2 


Keyword dalam : 


1. Title Tag: 


Keyword dalam : 


3. Meta Keyword Tag : 





69 | Halaman 


4 Strategi Membuat SEO 
Pilihlah keyword yang tepat. Langkah ini sangat penting dalam SEO. Temukan 


kata kunci yang populer dan kata-kata yang berhubungan dengan bisnis kita. 


Lalu cari tahu popularitas dan kompetisi dari setiap kata kunci tersebut. Kata 


kunci yang cukup popular dan sedikit kompetisi bisa dipilih sebagai kata kunci 


andalan. Ada beberapa alat SEO yang ada di Internet dapat membantu kita, 


seperti Wordtracker dan Yahoo. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 


memilih keyword yang tepat. 


1. 


Mengoptimalkan taktor-faktor pendukung lainnya. Setelah selesai 
menganalisa dan memilih keyword yang paling tepat, selanjutnya 
mengoptimalkan faktor-faktor pendukung lainnya, seperti title tags, 
description tags, meta keyword tags, heading text, link URL, link text, 
image alt, comment dan halaman web text body (tidak disembunyikan 
dalam text HTML). Sebaiknya sesuaikan dengan aturan yang berlaku di 
masing-masing mesin pencari dalam menampilkan judul. 

Daftarkan kembali situs web ke semua mesin pencari. Kita bisa 
mendaftarkan kembali situs web ke semua search engine, seperti Google, 
Yahoo, MSN, dan lain sebagainya. Setiap kali search engine mendata 
keyword yang kita pilih, maka secara otomatis situs web kita pun ikut 
naik. 

Link Exchange. Program ini bertujuan untuk saling bertukar link dengan 
situs web lain yang berhubungan dengan bisnis kita. Perhatikan link yang 
tidak relevan, karena bisa mengganggu situs web kita dan beresiko 
ditolak oleh search engine. 

Pengawasan dan optimalisasi ulang. Sering-seringlah memeriksa 
posisi situs web di search engine dengan menggunakan kata kunci 
pilihan. 

Perhatikan isi situs web. Usahakan menambahkan isi SEO secukupnya 
dan artikel yang sesuai dengan tema utama situs web. Selain itu konten 


harus berkualitas dan selalu update. 


70 | Halaman 


5 SEO On Page/SEO Off Page 





Gambar 3.7 SEO = SEO OFF + SEO ON 


= SEO On Page 


SEO On Page adalah segala bentuk teknik optimasi search engine yang 


dilakukan pada blog atau website yang dimaksud. 


71 | Halaman 


Cara Optimasi SEO On Page Yang Baik Dan Benar 


The “Perfectly” Optimized Page 


(for the example keyword phrase “chocolate donuts) 
Page Title: Chocolate Donuts | Mary's Bakery 


Murta Decription: Msry y Balecy 4 chocolate donoty are possibly the most 
Crk itt, peetfecthy formed, flaeteniy chocolatey donuts oer made. 


H1 Headline: 
Chocolate Donuts from Mary's Bakery 


the oleate domutt og. —— — chocolate dorms c 














Gambar 3.8 halaman artikel atau berita pada website 


1. Optimasi SEO On Page Pada URL. 
URL yang baik itu seharusnya berisikan 
domain/kategori/sub kategori/judul artikel. Sebagai contohnya adalah seperti 


di bawah ini: 


72 | Halaman 


http://www.justicia.com/buku/komik/onepiece-episode-56.html 

Jadi setiap bagian dengan jelas berisikan kata kunci yang jelas. Sayangnya 
masih banyak orang yang menyia-nyiakan URL dan membuat URL yang 
tidak jelas seperti di bawah ini.... 
http://www.contohsaja.com/t95673465/name.php?id=3232789q28a988 
URL seperti di atas tidak mengandung keywords, dan benar-benar menyia- 


nyiakan satu atribut yang penting dalam faktor SEO onpage. 


2. Optimasi SEO On Page Pada Domain. 
Untuk domain, jika memang anda gunakan sebagai keyword maka 


disarankan tanpa menggunakan tanda pemisah seperti "-". Misal kata kunci 
yang ingin dioptimasi adalah "tutorial toko online” maka akan lebih baik 
membuat domain "hxxp://tutorialtokoonline.com" daripada 


"hxxp://tutorial-toko-online.com". 


3. Optimasi SEO On Page Pada Judul Halaman (Title Page). 

Judul halaman sudah tentu diupayakan mengandung kata kunci yang anda 
targetkan, karena bagaimana pun <h1> haruslah berisi kata terpenting pada 
halaman tersebut. Ini juga yang menjadi dasar berkembangnya teknik 
Dynamic Heading, di mana para pembuat blog atau web berupaya agar 
halaman artikel menampilkan judul artikel sebagai judul halaman. Poin dari 
«hi»  sangat besar di dalam teknik onpage halaman web. 
Pada contoh gambar 3.8, yang dioptimasi adalah halaman artikel, yaitu 
halaman yang membahas "chocolate donuts", bukan halaman utama 
(homepage) yaitu "Mary's Bakery" sehingga judul halaman (page title) pun 
menjadi "Judul Artikel | Judul berita". 


4. Optimasi SEO On Page Dengan Meta Description. 

Meta description yang baik adalah berbeda-beda pada setiap artikel karena 
masing-masing artikel memilik topik sendiri. Meta description ini harus 
memperhatikan beberapa hal, yaitu: 

e Panjangnya maksimal 150 karakter. 


e Tidak mengulang suatu kata lebih dari dua kali 


73 | Halaman 


e Tentu saja mengandung kata kunci tertarget di bagian-bagian awal. 


5. Optimasi SEO On Page Pada Title Tag 
Bagian ini berada pada <head>, dan kodenya adalah: 
<title>/si dari title tag</title> 
Yang terpenting adalah apa saja yang bisa anda isikan pada title tag ini. 
Harap hati-hati dalam mengisi title tag, karena banyak praktisi SEO yang 
menganggap bahwa title tag adalah atribut onpage yang terpenting. Ibaratnya 
atribut kerajaan, maka ini adalah mahkotanya. 
Cara terbaik mengisi title tag adalah dengan menggunakan kata kunci dan 
panjangnya tidak lebih dari /0 karakter. Perlu anda ketahui bahwa semakin di 
depan kata itu, maka poinnya akan sangat tinggi. Jadi sebaiknya format dari 
isi title tag adalah: 
e JUDUL ARTIKEL saja, atau 
e JUDUL ARTIKEL - NAMA BLOG. 
Sebaiknya hindari struktur NAMA BLOG: JUDUL ARTIKEL, kecuali blog atau 


web anda sudah punya reputasi yang sangat baik. 


6. Optimasi SEO On Page Pada Gambar. 

Berhubung Google dan kawan-kawannya belum dapat mengenali gambar, 
maka cara terbaik memberitahu Google apa isi dari gambar adalah 
menggunakan alt tag. Ini termasuk salah satu teknik onpage, karena tujuan 
utama dari sebuah halaman web adalah memberikan informasi yang paling 
relevan kepada pembacanya, dan terkadang informasi itu dapat berupa 
gambar. 

Jika melihat contoh pada gambar 3.8 dengan keyword "chocolate donuts" 
maka disarankan menyiapkan gambar dengan nama file "chocolate- 


donuts.jpg" dan tentunya disertai atribut "title" dan "alt". 


7. Optimasi SEO On Page pada Arikel atau Berita 
Dalam hal ini usahakan keyword density (kepadatan keyword) tidak kurang 
dari 3%. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah meyebarkan keyword 


tersebut dengan alami sehingga tetap enak dibaca pengunjung. 


74 | Halaman 


Berdasarkan topik website anda, lakukanlah optimasi SEO On 
Page dengan benar, tuliskan dalam lembar kerja dibawah ini. 


Lembar Kerja 3 





Topik Web :........... 


Jenis Optimasi SEO On Page Penulisan Optimasi 


Pada Page Pada URL 





Pada Domain 


Pada Pada Judul Halaman 


Pada Meta Description 


Pada Title Tag 


Pada Gambar 


Pada Artikel/berita 





SEO Off Page 


Bila pada On Page Anda memanfaatkan web atau blog sendiri, kini pada SEO 


Off Page Anda diharuskan menjalin interaksi di luar web Anda. Misalnya 
75 | Halaman 


dengan mencari backlink, entah lewat bertukar link, banner, ataupun 
berkomentar di blog atau web orang lain. SEO Off Page merupakan hal-hal yang 
dilakukan diluar halaman web pages demi meningkatkan kinerja di search engine 


berdasarkan target keyword yang memiliki hubungan dengan konten. 


Beberapa contoh SEO Off Page : 


1. Backlink dari website atau blog lain. 

2. Submit site map ke webmaster tools. 
Google Webmaster Tools adalah alat yang disediakan oleh Google untuk 
para Webmaster (pemilik website). Alat ini membantu agar website atau blog 
anda bisa terpantau dengan maksimal oleh Google, dan di sisi lain memberi 
laporan yang mendetail tentang blog kepada anda. 
Sangat dianjurkan untuk mendaftarkan blog saudara pada Google Webmaster 
Tools. Hal ini bisa membuat website saudara lebih cepat terindex (setiap 
artikel baru bisa terindex dalam hitungan kurang dari satu menit). Tentunya ini 
akan sangat menguntungkan dalam persaingan artikel, karena untuk topik yang 


lagi hangat, Google lebih memprioritaskan yang lebih dulu terindex. 


3. Posting artikel atau berita ke berbagai situs atau forum sosial bookmarking 

4. Blogwalking 

5. Ping Blog 
Ping adalah cara yang dilakukan oleh blogger untuk memberitahukan update 
konten kepada search engine. Sinyal XML-RPC akan dikirim ke satu atau lebih 
server ping yang memberitahukan bahwa situs atau blog tertentu memiliki 
konten yang baru. “Dari berbagai sumber”, contoh : http:/pingomatic.com/ 


dan http:/mypagerank.net/service pingservice index 


Backlink adalah link dari blog atau website lain ke blog atau website anda. 
Sebuah backlink diibaratkan adalah sebuah rekomendasi, semakin banyak yang 
merekomendasikan, maka blog anda akan lebih mendapatkan perhatian dari 


search engine. 


76 | Halaman 


Sebagai contoh ilustrasi, apabila dalam sebuah pemilihan, katakanlah pemilihan 
Calon Legislatif. Untuk memilih seorang calon legislatif, yang pertama andalihat 
adalah track record kepada calon calon legislatif tersebut, bagaimana dia 
bertingkah laku dalam masyarakat, bagaimana dia berbicara dan lain 


sebagainya. 


Selain dari faktor calon calon legislatif nya sendiri, seringkali anda juga melihat 
siapa yang mendukung calon calon legislatif tersebut. Semakin banyak dukungan 
(kadang anda melihat jumlah dukungan pada saat kampanye berlangsung) maka 
terkadang anda terbawa arus untuk ikut mendukung juga. Selain dari jumlah 
dukungan, seringkali anda juga melihat siapa yang mendukung. Tokoh 
masyarakat misalnya, semakin banyak tokoh masyarakat yang mendukung, 


maka anda juga akan lebih mempercayai calon calon legislatif tersebut. 


Dalam konteks ini, search engine pun melihat backlink bukan hanya dari segi 
jumlah, namun dari segi kualitas link tersebut. Semakin banyak anda 
mendapatkan link dari website yang berkualitas (trusted site) maka niscaya anda 


akan semakin diprioritaskan oleh Search Engine. 


Cara memilih Backlink 


Dalam memilih website yang nantinya akan kita letakkan Backlink disana perlu 
mempertimbangkan trafik dan pagerank yang lebih baik dari web kita, karena jika 
lebih rendah justru akan memberi pengaruh buruk pada web kita yang berujung 
pada SERP yang tidak baik. 

Carilah website yang dapat merekomendasikan pengunjungnya untuk 
mengarahkan ke link kita. Sehingga web kita akan dibanjiri oleh pengunjung 


secara instan. 


Disamping itu dalam membuat backlink juga harus memperhatikan aturan SEO, 
agar kita tidak dianggap melakukan Spamming, karena melakukan spamming 
tidak dianjurkan dalam SEO dan tidak disukai oleh Google. Bisa jadi web kita 


malah di kick oleh Google dan hilang dari index pencarian. Buatlah Backlink 


77 | Halaman 


secukupnya dan hindari menaruh backlink di situs yang mengandung pornografi 


dan menyimpang dari SARA. 


Cara Membuat Backlink di Blog atau Website 
Sebenarnya banyak metode untuk membuat Backlink di blog atau web salah 


satunya sebagai berikut: 


1. Blog Walking 


Blog Walking adalah sebuah metode membuat backlink dengan cara 
mengunjungi blog yang mempunyai trafik tinggi dan berkomentar dipostingan 
dengan menaruh URL blog atau web kita disana. Cara ini adalah cara yang 


paling mudah dan sering digunakan oleh para blogger. 

2. Website Submiting 

Website submiting adalah metode membuat backlink dengan melakukan submit 
web kita kedalam directory website yang menyediakan jasa Web Submiting. 
Contohnya: IMTalk website submitter, Google , Yahoo, Submit 


start , Entireweb. 


Contoh penggunaan IMTalk website submitter: http://www.imtalk.org/ atau 


submit start : http://www.submitstart.com/ 


78 | Halaman 


Submitstart 





Submit your site for Free. 


Tb Sia ar yoo lo sube an undimáed numb & web pages lo 
ipai ores such as Google Bing, Yahoo lor Fepal 





Peredaran mi com. 


f 
NM | i v h 
nt oh Danae P Mo Comm 


R > 
ad 





Gambar 3.9 Daftar Website pada Submit Start 


Konfirmasi dilakukan melalui email, klik link untuk konfirmasi maka akan 


menampilkan gambar seperti dibawah ini. 


Submitstart 


6 Please confirm 
S5 your submission! 


» 


> 


y 





- 7 You submided Its tobemng URL 
| | http endarnirmala.mdl2. com 





Confirm submission 





Gambar 3.10 Konfirmasi Submit Start dari Email 


Setelah klik confirm submission, maka tampil : 


79 | Halaman 


SubmitStart 





© Done! 


O iI Google 

O = Bing“ 

e '2 AoL 

C x Excite 

© it Entireweb 
C» € Gigablast 
O Dogpile 
O  WebCrawler 
© < ExactSeek 
¡O + ixQuick 
O “A Mamma 


Gambar 3.11 Proses Submit Start Mengirim ke Mesin Pencari 


3. Social Bookmarking 

Kalau yang ini caranya dengan membuat artikel di situs social bookmarking dan 
menaruh link kita disana. Banyak sekali Situs social bookmarking baik dari 
Indonesia maupun dari Luar negri. Contohnya : reddit.com, infogue.com, 


delicious.com, digg.com, twitter.com, dan lain-lain. 


4. Social Media 

Caranya dengan share sebuah link melalui sosial media seperti Facebook, 
Gplus, Twitter, Youtube dan lain-lain. Dan perlu diingat jangan terlalu sering 
apalagi dalam jumlah yang banyak, karena bisa dianggap SPAM dan justru 
berpengaruh buruk bagi teknik SEO. 


5. Bertukar Link 
Cara ini yang sering dilakukan oleh para Blogger yaitu dengan bertukar Link. 


Blog kita mencantumkan URL blog teman begitu juga sebaliknya supaya 


80 | Halaman 


mendapatkan kunjungan balik dari pemilik blog maupun visitor dari pemilik blog 


lain. 


6. Web Direction 
Cara ini dilakukan dengan menaruh URL kita di website yang menyediakan Web 
Direction . Contohnya anda bisa klik beberapa web direction yang berada di 


sidebar kanan Blog ini yang berjudul Backlink Berkualitas. 


(sumber : http://imamez.blogspot.com/2013/09/cara-membuat-backlink-berkualitas.html) 


Masih menggunakan website anda, lakukanlah backlink dengan 
menggunakan : 


1. Blog Walking, carilah blog yang memiliki PageRank 4 besar, 
buatah komentar disetiap blog tersebut dan sisipkan URL anda 


Buatlah artikel pada social bookmarking, letakkan link wesite 
anda disana 


Website Submit, mengirim alamat website anda dengan 
menggunakan jasa website submit, misalnya Submit Start anda 


Lembar Kerja 4 


1. Blog Walking 


Alamat Blog 





81 | Halaman 


Lembar Kerja 5 


2. Social BookMarking 


Alamat Social BookMarking 


Judul Artikel : 


Isi Artikel : 


3. Website Submit 


Alamat Website Submit 





82 | Halaman 


6. Manfaat SEO secara umum pada Website 


a. 


Meningkatkan Income/Penghasilan 

Seorang pebisnis online harus memiliki pengetahuan tentang SEO agar dapat 
bersaing dengan kompetitor website yang lain, sehingga jika custumer mencari 
selalu berada pada PageRank teratas pada halaman SERP sebagai upaya untuk 
meningkatkan pengunjung . Jika pengunjung berminat dan menyukai produk anda, 
maka anda dapat meningkatkan income/penghasilan. 

Menghemat Biaya 

Dengan memiliki pengetahuan tentang SEO untuk menjual produk/jasa maka anda 
secara tidak langsung sudah mengurangi biaya pengeluaran untuk memasang iklan, 
serta biaya promosi website anda yang berbayar. 

Mendapat Visitor Potensial Sesuai dengan target keyword 

Dengan adanya peran SEO maka anda akan benar-benar mendapatkan kunjungan 
trafffic lalu lintas dari visitor/pengunjung sesuai dengan keyword sebagai target 
sasaran anda, sehingga visitor yang berkunjung adalah murni ingin mendapatkan 
informasi produk atau jasa yang anda jual, dengan syarat konten yang ada relevan 


dengan informasi yang tertuang pada website anda. 


83 | Halaman 


C. Rangkuman 





1. Search engine optimization (SEO) merupakan upaya untuk meraih 
peringkat utama di hasil pencarian search engine. Yang perlu 
dioptimalkan sebenarnya adalah websitenya, agar isi dan struktur 
web sesuai dengan kemampuan dan setting algoritma search 
engine. 

2. Cara kerja SEO : Crawling (perayapan), Indexing (proses 
pengindexan), serving/delevering (menampilkan hasil pencarian) 

3. Keyword dalam SEO : Ciptakan daftar keyword, gunakan tool riset 
keyword, pastikan Daftar Keyword, langkah dalam menuliskan 
keyword. 

4. Langkah penulisan Keyword diletakkan pada : title tag, meta 
description tag, heading, alt text, submit search engine 

5. Strategi SEO : pilih keyword yang tepat dengan cara 
Mengoptimalkan taktor-faktor pendukung, daftarkan kembali 
situs web ke semua mesin pencari, melakukan Link Exchange, 
pengawasan dan optimalisasi ulang serta perhatikan isi website 

6. SEO On Page adalah segala bentuk teknik optimasi search engine 
yang dilakukan pada blog atau website yang dimaksud. 

1. Cara Optimasi SEO On Page : Optimasi pada URL, Optimasi pada 
Domain., Optimasi pada Judul Halaman (Page Title), Optimasi 
dengan Meta Description, Optimasi pada Title Tag, Optimasi pada 
Gambar, Optimasi pada Arikel atau Berita. 

8. Optimasi SEO Off Page : merupakan hal-hal yang dilakukan diluar 
halaman web pages demi meningkatkan kinerja di search engine 
berdasarkan target keyword yang memiliki hubungan dengan 
konten. 

9. Cara melakukan SEO Off Page : Backlink dari website atau blog 
lain, Submit site map ke webmaster tools, Posting artikel atau berita 
ke berbagai situs atau forum sosial bookmarking, Blogwalking, dan 


Ping Blog. 


84 | Halaman 


D. Test Formatif 


ee aS eS ct 


m 


Apa yang dimaksud SEO? 

Bagaimana cara kerja SEO? 

Bagaimana strategi membuat SEO? 

Apa yang dimaksud dengan SEO On Page? 
Bagaimana proses kerja SEO On Page? 
Apa yang dimaksud dengan SEO Off Page? 
Bagaimana proses kerja Seo Off Page? 


Apa manfaat SEO secara umum? 


. Kunci Jawaban 


1. Search engine optimization (SEO) merupakan upaya untuk meraih peringkat 


utama di hasil pencarian search engine. Yang perlu dioptimalkan sebenarnya 
adalah websitenya, agar isi dan struktur web sesuai dengan kemampuan dan 
setting algoritma search engine 

Cara kerja SEO : Crawling (perayapan), Indexing (proses pengindexan), 
serving/delevering (menampilkan hasil pencarian) 

Strategi membuat SEO : pilih keyword yang tepat dengan cara 
Mengoptimalkan taktor-faktor pendukung, daftarkan kembali situs web 
ke semua mesin pencari, melakukan Link Exchange, pengawasan dan 
optimalisasi ulang serta perhatikan isi website 

SEO On Page adalah segala bentuk teknik optimasi search engine yang 
dilakukan pada blog atau website yang dimaksud. 

Proses kerja SEO On Page : Optimasi pada URL, Optimasi pada Domain., 
Optimasi pada Judul Halaman (Page Title), Optimasi dengan Meta 
Description, Optimasi pada Title Tag, Optimasi pada Gambar, Optimasi 
pada Arikel atau Berita 

Optimasi SEO Off Page : merupakan hal-hal yang dilakukan diluar halaman 
web pages demi meningkatkan kinerja di search engine berdasarkan target 


keyword yang memiliki hubungan dengan konten. 


85 | Halaman 


7. Proses kerja SEO Off Page : Backlink dari website atau blog lain, Submit site 
map ke webmaster tools, Posting artikel atau berita ke berbagai situs atau 
forum sosial bookmarking, Blogwalking, dan Ping Blog. 

8. Manfaat secara umum : meningkatkan penghasilan/income, menghemat 


biaya, mendatangkan pengunjung yang potensial sesuai dengan keyword. 


86 | Halaman 


Kegiatan Belajar 4 





Pemasaran OnLine Menggunakan Media Sosial 


A. Tujuan Pembelajaran 


Setelah mempelajari kegiatan belajar 4 peserta didik mampu: 
Mengerti tentang fungsi dan penggunaan media sosial. 
Membedakan website biasa dengan media sosial 


Mampu mempraktekkan pemasaran melalui media sosial (facebook, 


twitter, linkedin, Pinterst) 


Memasarkan produk menggunakan Media Video 


Memahami tentang Viral Marketing 





B. Uraian Materi 


1. Pengertian media sosial. 

Dalam menggunakan media sosial, tentu memerlukan media internet sebagai 
penghubungnya dan sudah tidak ada keraguan lagi, bahwa internet telah 
merubah dunia. Demikian mudahnya mengakses informasi, berkomunikasi 
dengan orang-orang diseluruh dunia, membagi artikel, video, foto, dan media- 


media lain yang mendukung dalam menampilkan informasi maupun produk. 


Internet telah membuat lingkungan menjadi semakin terhubung, dan 
pertumbuhan penggunaan internet telah mengakibatkan distribusi media 
tradisional seperti televisi, radio, surat kabar, dan majalah menjadi semakin 
menurun. Pemasaran dalam lingkungan terhubung dan menggunakan 


konektivitas itu telah menjadi media pendukung terbaik dalam pemasaran online. 


Marketing mencakup berbagai macam strategi, tapi apa yang mendasari 


kesuksesan pemasaran adalah pendekatan yang berpusat pada pengguna 


87 | Halaman 


sebagai pembeli maupun penjual yang semakin mengakrabkan antar keduanya 
dengan adanya strategi ini. Sementara Internet dan World Wide Web telah 
memungkinkan apa yang kita sebut sebagai media baru, teori-teori yang 


mengarah pada perkembangan internet telah berkembang sejak tahun 1950-an. 





eer r Sa 
Meriah» Maria 







Be Dt Wee Hue potme Toni. Hep — a P , — 
E — [rima m [t rtm [| v tarn [I Tis uoi [rat a a EE 


to A aa e El- zayli Pp + | 










deck Harpe les aed ots a Ga 
| MT Bh Ao Pic Hu go te your Social bab nitions you might act ppe obn Drag anaia rp penat Sozial aè 
| T— TAO o B ymer Prey a) do pl gure oes Pera rris in ugelata. 
( Lj wem feed g | 
dx) esie 15 ES 
DE femi 
a 5 
| C Sea [O pists Msb UN AL Photos video å f 
a iia y ar red ÉS batin Laga dela «imeem mg |. 
KAH a 
| É HT hra Lapa B + old Lp - | 
WA Pages eee 384 Kd S SOR TA ALIRAN STA | 
: Targa Ps ga Les ad de 
Fr SS T 
LIS T [i] ior mas 
| 
Deco. PFI Ahina PF] maks 
dace A a Prg bami 
1) tapar 304 | ren A a A 
| ©) tee Gi | hme qum E Jere Pan 
pi aia, Emo 
jari Group 
| E Citando Bi PING | Qu, arch (nz) | 1 





Gambar 4.1 https://www.facebook.com 





88 | Halaman 


forum Mita Fr 
bera Pros A CE CA E AE wore ena + 
4- dh emnes tops Airam i = ewe a P E ow 
Pn REL. Gin Marica Wiis Shee Gather, TL Se 


m | 


Tweets 


FadjroelRachman 
Zw AT (Ab rudi cm taco. A id 
erent gak hoyo LA omar uae Pared 


WTA mer 
"oko Eu kam ua Buxan Fai A | zx pem ems 
Trends Change 
e o 
Ble ele pie en Sean deh am 
p Seren Dim Ga Terbang, Pema Bongkar Matan de Tice Sg yia 
Perai meik dv 
Thé Kauai Ken 
Wh rd 
Being TART keal Fai me ai 
Thang Han KPK Tangkap Tangan Kajari Praya NTB Terik Suap panana fy 
Iberia wine 7 





| Tea Ware 


Gambar 4.2 https://www.twitter.com 





Pena? a i Leine | 


[fiw [it Wee Hen dar y Esctrrart "e ms AN 
Eee rc. nee 008] 1013 Mo | El a pa a par bt 
13 El- 





: : I 
See whars new in your groups : Linkedin Greupa | 
i ees ol profes on uh rd Drop 
Vou are nat 8 member of any groups Bety Biy lo kaan ee See 
Linkin now omens Linkedin Groupe a mw mary for groupe to Dring value bo test members E 


Marr eroledasonaus. advance Ther Dear Dok bp Doang On proteina rupa. umi 
DnpMMEXSOnS div] qeork groups T6 UMOR WIES fr Dossamee rs conse tb ac De ai ene hey 
head Connections 


¡Gros o Caner By Paro 





Michael Page 
TA - 
— LXX 
HD “au Mera Da 
a 
luman Gerar ki ek ea Penga Paar job Tute d 


EL 





Gambar 4.3 http://www.linkedin.com 


89 | Halaman 


LL A 


n EL gm. 1 
1 | hee ee Tocón | [ph 


fechas | Loom | Help += | T + 
ee es es [ED + [reten — [poes — TAE 
*- B imi Pereka Ai pal ge H- nc p a ti 


Google Pokal) orar. arma db) face «Hua TH aE + A Jj 


a friends 





Sry Termas Melia ga Lacey e T Hang 


e Pads 









| 
g Dang ni Mungkin Anda kenal Am cem LII 
| d Foto Ld 2 tembakan 
| ® a CG 
p) Lagi ngan 8 e im D Tambahkan 
| e Fora Wi ni 
| D Tambahkan 
e i 
lada ILI 
9 TANGAN cin thus mame chama Thr 
Le Laman sri 
| ii 
| S ooa 
| EJ saaan 
| 
mm an quegli al ac ta - T ca "DOMI BE Per a Educa AAL Un Ta io E 


Gambar 4.4 https://plus.google.com 























Hmn | sæi baa 4 Vn s Bases 
1} | Prga Cima a dl T CARA F'ü | | Lis 
| | erigit Fare di Ye Php yp ty | Masya 
Lai Family iii We tà 
Miis m Tsi red 
Pes Baz ere CETE SUTE] bose $ laa 
amanie hea bt peste 
Anin aap T" | 
An hina gs E = alang | 
| | Lari Pt hor Lar" Ira 
| I.I b= Maak Pang 1 
| ibi Peg y oa rap bd r 
Ham ara lime © Pee Viren v ni Tuan eh aa 
8! Lass 
Div à Com hia gi rre 
| = 
| die Gp, ara . |m | si E dd o NEM 


Worm paris CE dle rium | Opurisa VWinting Unit: My E 


A a Te" 


YA 3 





Gambar 4.5 http://www. pinterest.com 


90 | Halaman 


Tugas 4.1b : 


Pada alamat berikut, silahkan temukan dan amati situs-situs lain yang 
termasuk website, media social, dan social network atau ketiganya, 


dan analisa juga fitur-fiturnya dan tuliskan hasil pangamatan anda. 


Geocities yang dipublikasikan pada tahun 1994, merupakan salah satu situs 
media sosial pertama . Konsep ini dibagi kepada para pengguna untuk membuat 
website mereka sendiri, misalnya; ditandai dengan salah satu dari enam "nama 


kota" yang dikenal dengan karakteristik tertentu. 


Sebagaimana kita ketahui bahwa media sosial yang telah bekembang pesat 
dengan munculnya Facebook, Twitter, Linkln, Pinterest dan Google+ kini menjadi 
alat marketing dan peningkatan merek dangang (branding) yang sangat efektif. 
Interaksi 2 arah yang hangat dan natural merupakan kelebihan Media Social 


dibandingkan media promosi lainnya. 


Namun mengelola Media Social membutuhkan waktu, tenaga dan keahlian. 
Mengelola fanpage atau twitter seperti sebuah seni berkomunikasi. Social media 
yang kurang terupdate akan menyebabkan kehilangan komunikasi dengan para 
Fans/(Follower). Sebaliknya aktivitas promosi yang berlebihan dan monoton 
menyebabkan kebosanan dan bahkan bisa ditinggalkan para 
Fans/Follower. Banyak perusahaan juga tidak mempunyai cukup waktu atau 


sumber daya untuk mengelola Media Sosial mereka. 


91 | Halaman 








Gambar 4.6 Jenis-jenis Media Social 


Sosial Media adalah sebuah media online, dimana para penggunanya bisa 
dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring 
sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial termasuk facebook, 
LinkedIn dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan 


oleh masyarakat di seluruh dunia. 


Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan sosial media sebagai 
"sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi 
dan teknologi Web 2.0 , dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran isi 
dalam media social yang dapat dilakukan oleh para pengguna terdaftar (user- 


generated content)". 


Media sosial berbeda dari media industri / tradisional dalam banyak hal, 
termasuk kualitas, jangkauan, frekuensi, kegunaan, kedekatan, dan keabadian. 
Ada banyak efek yang berasal dari penggunaan internet. Menurut Nielsen, 
pengguna internet terus menghabiskan lebih banyak waktu dengan situs media 
sosial daripada jenis situs lainnya. Pada saat yang sama, total waktu yang 
dihabiskan untuk mengakses media sosial melalui PC dan perangkat mobile di 
Amerika Serikat meningkat sebesar 37 persen menjadi 121 miliar menit pada Juli 
2012 dibandingkan dengan 88 miliar menit pada bulan Juli 2011. Untuk 


kontributor konten, manfaat berpartisipasi dalam media sosial telah melampaui 


92 | Halaman 


berbagai komunitas sosial untuk membangun reputasi dan peluang karir serta 
pendapatan keuangan, seperti yang dibahas dalam Tang, Gu, dan Whinston 
(2012). 


Sebagian besar kritik media sosial tentang eksklusivitas sebagai situs yang 
paling tidak memungkinkan transfer informasi dari satu ke yang lain, kesenjangan 
informasi yang tersedia, masalah dengan kepercayaan dan keandalan dari 
informasi yang disajikan, konsentrasi, kepemilikan konten media, dan makna 
Interaksi yang diciptakan oleh media sosial. Namun, ia juga berpendapat bahwa 
media sosial memiliki efek positif seperti memungkinkan demokratisasi internet 
sementara juga memungkinkan individu untuk mengiklankan diri mereka sendiri 


dan membentuk persahabatan. 


Kebanyakan orang mengasosiasikan media sosial dengan hasil positif, namun 
hal ini tidak selalu terjadi. Karena peningkatan dalam situs media sosial, 
tampaknya ada korelasi positif antara penggunaan media lain seperti yang terjadi 
dengan adanya kasus-kasus, predator seksual melalui online (cyber-bullying), 
dan penurunan tatap muka interaksi Sosial media dapat mengekspos anak-anak 
dengan menampilkan gambar alkohol, tembakau, dan perilaku seksual 


menyimpang. 


Beberapa Sosial Media lain yang dapat anda amati fitur dan cara 
kerjanya: 


flickr 





Gambar 4.7 


93 | Halaman 


2. Pemanfatan Viral Marketing 


Viral marketing (Pemasaran Viral), biasa dianggap sebagai iklan virus, atau 
pemberitahuan spontan (buzz) tentang pemasaran dan merupakan istilah-istilah 
yang mengacu pada teknik pemasaran yang menggunakan layanan jejaring 
sosial yang sudah ada dan teknologi lainnya untuk menghasilkan peningkatan 
kesadaran merek atau untuk mencapai tujuan pemasaran lainnya (seperti 
penjualan produk) melalui proses virus mereplikasi diri, pemasaran viral ini sering 
dianalogikan dengan penyebaran virus atau virus komputer (melalui internet dan 
jaringan lokal) yang terutama dikenali oleh sebagian besar antivirus yang dikenal 
juga sebagai pendeteksi akses halaman web (web phising). Hal ini dapat 
disampaikan dari mulut ke mulut atau ditingkatkan oleh efek jaringan internet dan 


jaringan mobile. 








Kendaraan yang paling sering digunakan untuk pesan virus meliputi: 
berbasis pass-along, berbasis insentif, berbasis trendi, dan berbasis 
penyamaran. Namun, sifat kreatif viral marketing memungkinkan sebuah " 
jumlah potensial yang bentuknya tak berujung dan pesan sebagai 
kendaraan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transmisi 


kecepatan pengirimannya", termasuk juga melalui perangkat mobile. 





94 | Halaman 


Istilah " VRL marketing " juga telah digunakan untuk merujuk kepada 
pengertian yang merendahkan kampanye pemasaran, seperti 
penggunaan yang tidak bermoral (stealth astroturfting) secara online 
dikombinasikan dengan iklan undermarket [memerlukan klarifikasi] di 
pusat perbelanjaan untuk menciptakan kesan kata-kata spontan secara 


antusias. 


Tujuan utama dari pemasar adalah menarik perhatian pelanggan 
dalam menciptakan program viral marketing yang sukses adalah 
untuk membuat pesan viral yang menarik bagi individu dengan 
potensi jaringan sosial potensial (JSP) dan yang memiliki 
probabilitas tinggi yang disajikan dan disebarkan oleh orang-orang 


dan pesaing mereka dalam komunikasi mereka dengan orang lain 


dalam waktu singkat. 


Pemasaran Viral dilakukan dengan cara menyebarkan informasi melalui 
pemanfaatan database pengguna Internet dengan status ‘free’ (gratis) yang telah 
terdaftar dan digunakan secara massal. Contoh yang dapat diambil adalah situs 
web surat elektronik gratis seperti Yahoo!, Hotmail, dan GMail, yang selain 
memberikan pelayanan email gratis, juga memberikan berbagai penawaran 


produk bersamaan dengan layanan email tersebut. 


r 
ı Penyebaran informasi / pemasaran viral melalui penyebaran e-book | 


| 
| gratis, akan tetapi menyelipkan beberapa link bisnis di dalamnya. 


Pemasaran viral adalah suatu bentuk strategi pemasaran modern yang 
menjanjikan ketenaran produk yang dipasarkan, dengan melihat tingginya animo 
masyarakat yang selalu terhubung koneksi internet untuk mengakses fitur-fitur 
gratis (yang sebenarnya telah diselipkan berbagai macam link yang menjadi 
terapan dari pemasaran viral). Ide kreatif sangat diperlukan dalam jenis 


pemasaran ini karena masyarakat pengguna internet cukup kritis dalam memilah 


95 | Halaman 


informasi mana yang murni sebagai informasi dan mana yang merupakan 


strategi bisnis. 


pU A SA 









| s! ha / 
E mis AE 43 
wo ¡tna a A 


Gambar 4.8 : skema yang memungkinkan terjadinya viral marketing 


Untuk melakukan viral marketing dapat bekerja dengan baik dengan 
mempertimbangkan etika penyampaian atau penggalian informasi, maka perlu 
dilakukan penyampaian informasi yang sebenarnya kepada calon penerima 
pesan dan dilakukan dilingkungan yang tepat bagi mereka sebagai calon 
pelanggan. Sebagaimana disampaikan professors Andreas Kaplan dan Michael 


Haenlein, dengan mengenal tiga bagian berikut: 


1) Penyampai Pesan: Ada tiga tipe tertentu dari utusan yang diperlukan 
untuk memastikan transformasi pesan biasa yang dikenali sebagai sebuah virus: 
para ahli pasar, hub sosial, dan penjual. Para ahli pasar sebagai individu yang 
terus-menerus 'melakukan menyampaikan informasi' mengenai (informasi 
khusus tentang produk yang dipasarkan), mereka biasanya melakukan 
pengiriman pesan ke berbagai jejaring sosial yang mereka kelola atau mereka 


96 | Halaman 


sebagai anggota grup dari jejaring social tersebut. Hubungan sosial antara 
orang-orang dengan kelompok hubungan sosial yang sangat besar, mereka 
sering berhubungan dengan ratusan atau bahkan ribuan orang yang berbeda 
dan memiliki kemampuan untuk melayani sebagai konektor atau jembatan antara 
subkultur yang berbeda. Jaringan pemasaran mungkin diperlukan oleh para 
penerima pesan dari para ahli pasar, memperkuat informasi yang disampaikan 
dengan membuatnya menjadi lebih relevan dan persuasif, kemudian 
mengirimkannya ke jejaring sosial untuk distribusikan lebih lanjut. Para pakar 
pasar mungkin dapat melakukan penyampaian pesan yang sangat tidak 


meyakinkan dalam pengiriman informasi. 


2) Pesan: Hanya pesan yang mudah diingat dan cukup menarik untuk dapat 
diteruskan kepada orang lain yang memiliki potensi untuk memacu fenomena 
viral marketing. Membuat pesan lebih berkesan dan menarik atau hanya lebih 
menyebar, seringkali bukan soal perubahan besar tapi sedikit penyesuaian 
tentang gaya informasi yang lebih layak untuk dapat disampaikan pada area 


jejaring social yang lebih dikenali karakteristiknya dengan gaya pesan tertentu. 


3) Lingkungan: Lingkungan sangat penting dalam kebangkitan viral 
marketing yang sukses - perubahan kecil dalam memimpin lingkungan untuk 
dapat memperoleh hasil yang besar, dan orang-orang yang jauh lebih sensitif 
terhadap lingkungan. Waktu dan konteks peluncuran kampanye pesan dapat 


disampaikan dengan benar. 


97 | Halaman 


ik A arras AVE e us El AB ow 


Fl Business 


TOA ARCA BUSS Le GL 


Real Business Owners, Real 
Business Advice! 





| 
1. Fawik bead dad + Pero Haid yi Mica cane | 











Gambar 4.9 : Penjaringan alamat email sebagai media penawaran informasi 


Berbagai media yang sering dilibatkan dan dimanfaatkan oleh Viral marketing, 


antara lain sebagai berikut: 


e Layanan partisipasi pelanggan dan polling 

° kontribusi organisasi-Industri khusus 

e mesin pencari internet dan blog 

e integrasi smartphone Ponsel 

e Beberapa bentuk cetak dan pemasaran langsung 
e layanan web target pemasaran 

° Search engine optimization (SEO) 

e Sosial media optimasi (SMO) 

. Televisi dan radio 


Target Pemasaran Viral didasarkan pada tiga prinsip penting, antara lain : 


1. Berkumpulnya Profil dalam media sosial 
2. Kedekatan Analisis pasar 


3. Analisis Real-time ketepatan Kata kunci 


98 | Halaman 





Lar sr Pug oT es EFH 
Gem PRERSUD pa quhg e» meds 
iTS Se Sa we 
RS DW OEwen menge d bn 
be j mrd pp e emunt 
paee qund air lo rl 





























Cnn. 6 ifthe ea 
TS PSE, ani 
in BL CA FE 
alae Tui vui. [uir C ehe dnd 
mei Lea Mei 
‘ey ie oda 1 
intel Red Pere río pom bum. Llobár fact danger pss for 
Berd i Lifer th cee lS ether) Ge) Borers aed ie 





Can fama The ee Capes et a dre of mne cos 


COM So a Lai fi iy rs is mil pr 





pes Lia Ke Ee E GL eee Gay A al 












O + E carte Ë hion D span | mol WEN ~ 1 
D " AlBuuness Edit Please confirm your subscription to “sllbusines i &3 AM ^ 
e e Sachin 14 considerations m your dais 1 Dec 3 
M © Search virtuality — e o ease 5 Del - 
L1 8 Farstone Teche Farsione Cyber Day Sale 20132 50% off for all p i Dec 3 
D + CoudMe CKAN MN ZA Tabir string experience Hir d$ Deci —| 
O 8 norepiyGorder ESET - ESET NODS? Antidrus / Trlal User. Dear U« Dec 2 
O * Farstone Techr Farstone Black Friday Sale 2013 20141 50%+ off i D 2 I 
O ® FarStone Teche FarStone Black Friday Sale 2013 20141 5098 off 1 Moy 30 > 
[1 € Nero Mews HUGE Black Friday discount on Nero 2014 Plath 1 Mew 29 
a B Farstone Techr FarStorw Black Friday Sale 2013 2014! SO off + Moy 29 
ÉS Calendar [1 * SPFEDDHLCom Speedbit Black Friday Sale -Up to 35% Off Email How 33 
| D Contacts D @ Hero News Cyber-Meek Sale i& here - Gel Hero 2014 Platin 1 Nov 22 
OB nep; L] * Pearson Pearson Movember ehewsietter for Higher Edu / Nov 20 
—Á — D * Sophos Get the NEW Gartner Magic Quadrant for Mob i Mov 19 
[] Yahoo Mail for Mobile | — Nero News It's Showtienel Sei Up the ultimate Home Thea \ Nos 15 
Seg (5 a rusione Teche Bq Sale for Thanksgiving! - 30% Off View in web Mow15 ~ 


Gambar 4.11: contoh email iklan penawaran informasi 


99 | Halaman 


AA NY D 
EA A | E Sistem a internal 
= éa 


Dody Anton Rudy Irfan 





bude 
= kera Ebra 


Gambar : Kumpulan Profile informasi dalam media sosial 


Tugas 4.2: 


1. Sebutkan, bagaimanakah cara pemasaran ebook yang terbaik 
menurut anda? 
Bagaimanakah menurut anda pemasaran viral yang baik dan cocok 


digunakan dalam pemasaran online? 





3. Macam-macam pemasaran melalui media sosial (facebook, 


linkedin, twitter, pinterst) 


Facebook adalah sebuah platform khusus yang populer digunakan untuk hiburan 
maupun bisnis. Ada begitu banyak orang yang menghabiskan sejumlah besar 
waktu pada platform Facebook untuk berkomunikasi dengan orang-orang. Orang 
menggunakan Facebook sebagai cara menggunakan jejaring sosial untuk bisnis. 
Memang penting untuk mengetahui bahwa proses pemasaran dengan Facebook 
hanya dapat berjalan efektif jika strategi yang efektif juga dilaksanakan. 
Facebook dapat dijadikan sebagai strategi efektif untuk meningkatkan visibilitas 
bisnis anda di web. Iklan di jaringan sosial telah menjadi lebih mudah dengan 


menggunaka Facebook. 


Jika Anda masih belum melakukan pemasaran dengan Facebook dalam strategi 
bisnis anda,maka lakukan segera. Anda harus mulai dari target pasar untuk 
produk anda. Jadi pada saat pertama Anda perlu tahu target pasar Anda yang 


secara teratur menggunakan Facebook. Setelah itu anda dapat mengambil 


100 | Halaman 


kesempatan untuk berhubungan dengan audiens target anda di wilayah mereka 
sendiri. Pada saat yang sama Anda juga harus ingat bahwa pemasaran 
Facebook tidak hanya memiliki profil dan halaman bisnis di mana setiap kali anda 
ingin anda melakukan posting tentang produk anda. Sebenarnya menggunakan 
jejaring sosial untuk bisnis perlu kerja keras pada strategi yang berbeda. Tetapi 


setelah itu anda akan mencapai kesuksesan. 


Facebook sebagai Alat yang luar biasa, dan layak dianggap sebagai platform 
terbaik untuk memasarkan bisnis anda. anda harus membuat strategi pemasaran 
Facebook yang terkalkulasi, dieksekusi dengan baik, dan tepat. Rencana 
pemasaran semacam ini membantu anda untuk mencapai keberhasilan yang 
lebih dan lebih untuk bisnis Anda. Secara harfiah Facebook merupakan alat yang 
luar biasa untuk bisnis Anda. Untuk mulai dengan pemasaran melalui Facebook, 
anda harus langsung terhubung dengan klien melalui Facebook. Semakin anda 
terhubung dengan klien, makin kuat relasi anda. Pada saat yang sama anda 
harus ingat bahwa pemasaran dengan Facebook bukanlah pengganti dari setiap 
alat pemasaran lain yang telah anda gunakan sejauh ini. Anda harus selalu 


menggunakannya bersama dengan alat pemasaran lainnya. 


Jika Anda baru memulai bisnis Anda, maka Anda berutang kepada diri sendiri 
untuk melihat kesempatan yang tersedia bagi Anda di media sosial, terutama 
ketika datang ke Halaman Bisnis Facebook. Ini memberi Anda kesempatan untuk 
menampilkan diri Anda dan perusahaan Anda di salah satu pasar terbesar yang 


tersedia. Ini harus menjadi salah satu strategi pemasaran Anda. 


Setiap perusahaan baru harus menciptakan strategi pemasaran sendiri, seperti 
halnya dengan pemasaran melalui Facebook yang harus dilakukannya sendiri. 
Pada awalnya, banyak pemilik usaha cenderung mengabaikan komponen ini. 
Tapi dengan tidak memiliki Halaman Bisnis, atau tidak memiliki strategi 


pemasaran dengan benar, maka akan menjadi kesalahan besar. 


Kehadiran korporat yang berbicara tentang siapa Anda dan kemana saja Anda 
menuju. Itulah sebabnya ketika Anda memulai bisnis, kehadiran Anda dan merek 


dagang Anda merupakan hal yang akan dicari pelanggan Anda. 


Anda perlu memiliki kehadiran sosial media yang signifikan, klien potensial Anda 


sudah menggunakan media sosial. Jika Anda ingin mereka untuk mengunjungi 


101 | Halaman 


situs Anda, beri mereka alasan untuk melakukannya. Buatlah Halaman Bisnis 
Facebook yang berbicara tentang semua hal-hal besar yang dilakukan 
perusahaan Anda. Anda menginginkan mereka mengunjungi situs web Anda dan 


halaman Facebook anda. 


Setelah pengunjung Anda mulai mengikuti Anda baik pada Halaman Bisnis Anda 
Facebook dan di website Anda, maka Anda akan memiliki hasil. Mereka ingin 
lebih banyak interaksi dengan Anda, dan ketika mereka melakukannya, Anda 


akan dapat menyajikan produk-produk Anda kepada mereka. 


Anda perlu mengetahui pengunjung halaman Anda dan kemungkinan mereka 
akan membalas Anda dengan kesetiaan mereka. Beri mereka alasan untuk 
mengunjungi Halaman Bisnis Facebook Anda dan website perusahaan Anda dan 
Anda akan terkejut melihat betapa banyak yang menjadi penggemar setia dan 
klien. Ketika mereka melihat bahwa Anda tahu apa yang dibutuhkan mereka, 


mereka akan mengakui Anda sebagai seorang pemimpin. 


Proses untuk membuat Halaman Bisnis Facebook agak berbeda dari yang 
kebanyakan orang ikuti untuk membuat halaman Facebook masing-masing. Ada 
langkah-langkah yang diuraikan di Facebook. Di dalam Facebook Anda akan 
memiliki kesempatan untuk memutuskan apa jenis halaman Facebook yang ingin 
Anda buat. Halaman Facebook Anda sendiri yang menyajikan semua tentang 
Anda, dan berisi informasi tentang bisnis Anda. Halaman bisnis semata-mata 


fokus pada bisnis Anda, serta produk dan jasa yang Anda tawarkan. 


Berikan informasi rinci sebanyak mungkin sehingga pengunjung ke halaman 
Bisnis Facebook Anda akan memiliki pengetahuan dari apa yang perusahaan 
Anda tawarkan. Selalu bijaksana untuk menggambarkan bagian-bagian tertentu 
dari produk Anda dan bagaimana Anda dapat membantu pengunjung halaman 
bisnis facebook Anda. Dengan menampilkan kualitas gambar yang baik tentang 
produk anda, akan meningkatkan pengalaman pengunjung Anda dan biarkan 
mereka memvisualisasikan perusahaan Anda dan layanan yang Anda berikan. 
Juga sediakan bagi mereka cara untuk menghubungi Anda sehingga mereka 


dapat belajar tentang penawaran terbaru. 


Anda pasti bisa memanfaatkan Halaman Bisnis Anda, dan mengubah 


pengunjung menjadi penggemar fanatik. Pastikan Anda memiliki pesan yang 


102 | Halaman 


jelas. Pastikan bahwa informasi tentang Anda, telah ditampilkan sejelas mungkin 
dan bahwa Anda mempu memberikan nilai tambah sehingga pengunjung Anda 
akan ingin berinteraksi dengan Anda. Jika Anda dapat memberikan informasi 
yang mereka inginkan, Anda dapat yakin bahwa mereka akan ingin mengikuti 
Anda. Anda harus selalu berusaha untuk memberikan citra dan konten 


profesional. 


Jadi memulai Halaman Bisnis Facebook merupakan cara yang baik untuk bisnis 
anda. Dalam beberapa tahun terakhir ini jaringan sosial telah berkembang 
menjadi lebih dari satu miliar pengguna. Bayangkan potensi ini untuk bisnis 
Anda. Anda akan dapat memperluas platform saat Anda dan memanfaatkan 
kekuatan Facebook. Jangan biarkan strategi ini pergi. Anda dapat memiliki 
halaman pribadi dan bisnis yang terpisah di Facebook yang tidak berhubungan 
dengan profil pribadi anda, atau Anda dapat menghubungkan halaman bisnis 
Anda ke halaman pribadi. Hal ini merupakan pilihan Anda. Namun yang penulis 
sarankan adalah informasi tentang anda lebih baik terhubung dan dapat dikenal, 
sehingga hal ini merupakan nilai tambah, bahwa anda adalah seorang pebisnis 
professional yang tidak bersembunyi dibelakang bisnis yang tidak jelas pemilik 


atau pengusahanya. 


Beberapa hal yang perlu anda perhatikan : 


1) Gunakan Tab Customized, ketika anda membuat halaman bisnis anda 
di Facebook, anda dapat melihat bahwa halaman bisnis dilengkapi dengan 
sejumlah tab yang dapat disesuaikan. Anda akan menemukan area posting (wall) 
antara tab di mana anda dapat menempatkan komentar dan posting. Ada juga 
tab Info dimana anda dapat menempatkan informasi umum tentang bisnis anda. 
Selain itu Facebook juga memiliki tab selamat datang yang dapat menyertakan 
link ke segala macam produk serta layanan dan isi dalam jumlah besar. Jadi, 


anda dapat menggunakan semua tab ini untuk bisnis anda. 


2) Tujuan dari Halaman Bisnis: Anda harus selalu memahami persis 
mengapa Anda membuat halaman bisnis dan tujuan utamanya. Anda harus 
memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan pemasaran bisnis Anda. Hal ini 
sangat berguna karena target pasar Anda akan memiliki reaksi yang sangat 


positif dalam penggunaan Facebook untuk bisnis Anda. 


103 | Halaman 


3) Mengubah Urutan Tab Facebook: Anda harus mengatur urutan tab 
Facebook Anda untuk membuatnya logis dalam pandangan para calon 
pelanggan. Jika Anda memiliki lebih dari satu halaman bisnis, sangat penting 


untuk memiliki urutan tab Facebook yang berbeda untuk halaman yang berbeda. 


4) Konsistensi dalam Posting Konten: anda juga harus menjaga 
konsistensi dalam posting isi halaman bisnis anda. Jika anda membuat halaman 
dan menampilkan tentang hal yang sama maka halaman tersebut tidak akan 
menghasilkan apa-apa. Anda harus sering login dan memperhatikan tampilan 
dan fitur-fitur platform, dan penting untuk diperhatikan bahwa Anda perlu 


berkomitmen mengenai kehadiran anda di media sosial ini. 


5) Tetapkan Tujuan yang realistis. Jangan berharap untuk mendapatkan 
ribuan penggemar dalam bulan pertama Anda, tetapi berpikirlah realistis dengan 
puluhan atau ratusan dahulu, yang penting mulai dulu dari yang kecil untuk 
pencapaian yang besar di masa mendatang. Apabila kemudian anda 
mendapatkan hasil diluar ekpektasi anda, syukurilah, anda berarti sudah berada 
di jalur yang tepat. 

6) Luangkan sedikit Waktu anda: Cobalah untuk menyisihkan waktu anda, 
paling tidak satu jam sehari untuk update posting facebook tentang bisnis anda 
dan berkomunikasi langsung dengan pelanggan dan penggemar. 

T) Pelajari sebanyak yang Anda bisa: Ambil catatan berdasarkan 
pengalaman Anda dengan halaman Facebook dan layanan bisnis lainnya - 
setidaknya, tulislah pertanyaan tentang hal-hal yang Anda tidak mengerti 
sehingga Anda dapat membuat catatan untuk dapat anda lihat jika nanti 
diperlukan. Anda dapat mencari banyak informasi dengan search engine google, 
yahoo atau bing atau bisa juga bertanya pada yang sudah paham tentang 
facebook marketing. 

8) Mulailah dengan anggaran kecil: Anda dapat memulai melakukan iklan 
tes kecil untuk melihat seperti apa hasilnya dengan pengeluaran yang dibayarkan 
untuk iklannya, efektif atau tidak, dan kemudian anda dapat meningkatkannya 
ketika Anda mengetahui mana demografi dan kata-kata kunci yang ingin Anda 
targetka dan dapat menghasilkan return of investment (ROI) yang bagus. 

9) Buatlah Halaman Fanpage bukan Profil: Jangan membuat profil baru 


untuk bisnis anda, karena itu menyalahi aturan, jadi buatlah halaman fanpage 


104 | Halaman 


untuk bisnis anda. Setelah anda buat fanpage, undanglah semua teman-teman 
anda agar menjadi fans pertama dari halaman facebook anda. 

10) Update Status Dengan Yang Keren-keren: Update-lah status facebook 
fanpage anda dengan status keren dan cerdas yang bisa mendorong teman 
Anda untuk terlibat aktif dengan halaman bisnis Anda. Hal ini akan membuat 
status facebook anda banyak yang memberikan respon (like). Sapa Fans Anda: 
Kirim ucapan terima kasih tepat setelah seseorang mengklik "Like" pada 
halaman Anda, dan usahakan menanggapi pesan dan postingan di dinding 
paling lama 24 Jam. Perhatikan baik-baik apa yang dilontarkan atau yang 
disarankan oleh fans halaman facbook bisnis anda, dari sana anda akan mebuat 
fanspage lebih aktif dan berkembang. 

11) Jangan kirim spam: Orang-orang telah cukup banyak menerima spam di 
email atau Inbox mereka, dan pastinya akan sangat terganggu jika anda ikut- 
ikutan mengirimkan pesan langsung ke inbox/email mereka. Jika ada sesuatu 
yang mau disampaikan, cukup tuliskan di status anda. 

12) Promo Kupon Diskon: Berikanlah kupon diskon untuk menarik peminat 
pembeli anda, agar mereka berminat untuk membelinya / berlangganan di tempat 
anda. Lakukan secara berkala agar pelanggan yang sudah ada tetap loyal 
dengan bisnis anda. 

13) Tawarkan membership: tawarkan membership atau keanggotaan 
dengan berbagai macam tawaran menarik jika menjadi anggota dan 
berlangganan di tempat anda, yang tidak bisa didapatkan kalau hanya membeli 
putus saja, hal ini akan mempercepat perkembangan bisnis anda menjadi lebih 


besar. 


Tugas 4.3 


Menurut anda, manakah media sosial yang cocok digunakan 
untuk pemasaran yang terbaik dan dapat menghasilkan 


keuntukang ? Sebutkan alasannya anda! 


105 | Halaman 


4. Pemasaran menggunakan Media Video 


Sebagaimana kita ketahui, bahwa video merupakan tampilan yang paling 
menarik dan lebih mempengaruhi calon pelanggan daripada teks dan gambar 
diam. Oleh karena itu sangat disyarankan bahwa model pemasaran apapun yang 
telah anda lakukan sebelumnya, menjadi sangat menjanjikan respon dari para 


calon pelanggan jika anda mengemas/memproduksinya dalam bentuk video. 


Membuat article video untuk pemasaran merupakan model yang sangat 
menjanjikan untuk melakukan pemasaran dan iklan melalui media internet yang 
dapat dibuat dalam durasi yang relatif singkat, sekitar 2-5 menit video tentang 
topic yang spesifik dengan menggunakan konten tentang artikel dan sumber teks 
yang lain. Kemudian video diupload ke berbagai situs video sharing seperti 
youtube untuk didistribusikan ke berbagai masyarakat, baik secara terbatas di 
jejaring social, maupun media social dan website atau blog dengan menyisipkan 


link ataupun embed (sisipan video). 


Mengkonversi data teks dan gambar dapat dilakukan dengan beberapa cara 
untuk menjadikan artikel tersebut menjadi bentuk video. Cara yang paling 
tradisional adalah dengan membuat presentasi powerpoint dari artikel asli, yang 
pada dasarnya mengubah teks artikel ke dalam slideshow animasi. Gambar yang 
relevan akan ditambahkan ke slide dan suara akan direkam selama setiap slide 
untuk menciptakan narasi voice-over untuk video. Akhirnya, presentasi direkam 
menggunakan software screen capture seperti Camtasia (yang sudah dapat 
dilakukan dengan instalasi plugin dalam Microsoft Powerpoint) dan slide yang 
sekarang berubah menjadi video yang dapat di-upload ke situs berbagi video 


seperti YouTube untuk berbagi dengan para calon pelanggan. 


Dapat juga kita lakukan dengan menggunakan software presentasi online 
(dengan syarat koneksi internet cukup bagus, antara 512kbps — 1024kbps), 
seperti terdapat dalam alamat http://www.powtoon.com yang memerlukan 
registrasi sebagai pengguna, atau dapat kita lakukan login dengan akun email 
ataupun akun facebook yang telah kita miliki sebelumnya. Atau dapat juga kita 


temukan dalam alamat-alamat lain yang menyediakan aplikasi online serupa. 


Pemasaran menggunakan video merupakan perluasan model pemasaran tetapi 
berfungsi sebagai media alternatif bagi perusahaan atau lembaga untuk 
106 | Halaman 


menyampaikan pesan mereka kepada masyarakat yang lebih luas, dan 


mendapatkan lebih banyak tanggapan. Menjadikan media audio visual, yang 


merubah artikel menjadi video dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk 


membaca artikel tentang penyampaian pesan atau iklan. 


Beberapa perangkat lunak opensource/freeware yang dapat kita gunakan untuk 


mengolah video sebagai media pemasaran adalah sebagai berikut, 


Avidemux (http://avidemux.sourceforge.net/download.html - win, linux) 
Blender (http://www.blender.org/download// - linux, windows, mac) 
Cinelerra (http://cinelerra.org/getting_cinelerra.php - linux ) 
Kdenlive (http://kdenlive.org/ - linux, mac) 

Kino (http://www.kinodv.org/article/static/1 - linux) 

LIVES () 

OpenShot (http://www.openshot.org/download - linux) 

VirtualDub (http://www.virtualdub.org/download.html) 
VirtualDubMod (http://www.videohelp.com/tools/VirtualdubMOD) 
Debugmode Wax () 

Lightworks (http://www.Iwks.com) 


Pinnacle Videospin (http://videospin.en.softonic.com) 


Smartpixel () 
VideoThang () 


Windows Movie Maker (http://www.windows-movie-maker.org/) 





107 | Halaman 


C. Rangkuman 


1. 


Sosial Media adalah sebuah media online, dimana para penggunanya bisa 
dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, 


jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. 


. Kebanyakan orang mengapresiasi adanya nilai positif dari media social, 


namun karena peningkatan dalam penggunaan situs media sosial, maka 
nampak adanya korelasi positif antara penggunaan media lain seperti yang 
terjadi dengan adanya kasus-kasus, predator seksual melalui online (cyber- 
bullying), dan penurunan tatap muka dan interaksi langsung. Sosial media 
dapat mengekspos anak-anak dengan menampilkan gambar alkohol, 


tembakau, dan perilaku seksual menyimpang. 


Pemasaran Viral dilakukan dengan cara menyebarkan informasi melalui 
pemanfaatan database pengguna Internet dengan status 'free' (gratis) yang 
telah terdaftar dan digunakan secara massal. Contoh yang dapat diambil 
adalah situs web surat elektronik gratis seperti Yahoo!, Hotmail, dan GMail, 
yang selain memberikan pelayanan email gratis, juga memberikan berbagai 


penawaran produk bersamaan dengan layanan email tersebut. 


Pemasaran dengan media sosial bukanlah pengganti dari setiap alat 
pemasaran lain yang telah anda gunakan sejauh ini. Jadi anda harus selalu 
menggunakannya bersama dengan alat pemasaran lainnya. Perhatian pada 
pelanggan yang ada pada halaman Bisnis Media Sosial dan website yang 
anda kelola, anda akan menuai hasil dengan kehadiran mereka ingin lebih 
banyak interaksi dengan anda, dan ketika mereka melakukannya, anda akan 


dapat menyajikan produk-produk anda kepada mereka. 


Anda perlu mengetahui pengunjung halaman Anda dan kemungkinan mereka 
akan membalas anda dengan kesetiaan mereka. Beri mereka alasan untuk 
mengunjungi halaman Bisnis Facebook anda dan halaman website 
perusahaan anda, kemungkinan yang dapat anda lihat betapa banyak yang 
menjadi penggemar setia dan klien. Ketika mereka melihat bahwa anda tahu 
apa yang dibutuhkan mereka, maka mereka akan mengakui anda sebagai 


seorang memperhatikan kebutuhan mereka. 


108 | Halaman 


6. Membuat article video untuk pemasaran merupakan model yang sangat 
menjanjikan untuk melakukan pemasaran dan iklan melalui media internet 
yang dapat dibuat dalam durasi yang relatif singkat, sekitar 2-5 menit video 
tentang topic yang spesifik dengan menggunakan konten tentang artikel dan 
sumber teks yang lain. Kemudian video diupload ke berbagai situs video 
sharing seperti youtube untuk didistribusikan ke berbagai masyarakat, baik 
secara terbatas di jejaring social, maupun media social dan website atau blog 
dengan menyisipkan link ataupun embed (sisipan video). 

7. Pemasaran menggunakan video merupakan perluasan model pemasaran 
tetapi berfungsi sebagai media alternatif bagi perusahaan atau lembaga 
untuk menyampaikan pesan mereka kepada masyarakat yang lebih luas, dan 
mendapatkan lebih banyak tanggapan. Menjadikan media audio visual, 
yang merubah artikel menjadi video dapat mengurangi waktu yang 


dibutuhkan untuk membaca artikel tentang penyampaian pesan atau iklan. 


D. Tes Formatif 4 


E. Kunci Jawaban 4 


109 | Halaman 


Kegiatan Belajar 5 





PEMASARAN MENGGUNAKAN SURAT 
ELEKTRONIK (Email Marketing) 


A. Tujuan Pembelajaran 


Setelah mempelajari kegiatan belajar 5 peserta didik mampu: 
. Menjelaskan pengertian email marketing 
. Mengidentifikasi bagian-bagian surat elektronik 


. Memahami etika dan klasifikasi surat elektronik 


. Membuat, mengoperasikan dan memanfaatkan surat elektronik untuk 


pemasaran 





B. Uraian Materi 


1. Konsep Email Marketing 


A 


LL I 





surat 
standar 

















CARA ESTE 





Gambar 5.1 Website Pos Indonesia dan Kantor pos 


Sumber www.posindonesia.co.id dan http://tindaktandukarsitek.wordpress.com/ 


110 | Halaman 








Pengguna internet di dunia menurut www.Internetwordstats.com mencapai 2 
milyar lebih lihat Gambar 5.2, dan itu merupakan pangsa pasar yang sangat 


besar. 


Internet Users in the World 
Distribution by World Regions - 2012 Q2 


APA l E r pua E Anii HI- 

1.054 Ml Europe 21,5% 

Bi Horth America 11.45. 
BLat Am /Caribb 18,15 
B Africa 7.09. 

m Middle East 3.7% 

F peranda i Aiii alia 9 





Source: internet World Stais - www intamastwoldstats com/sials hh 
Basis 2405518 474 Inarnel Users on June 30, 2012 
Copyright & 201 2, Miniwatts Marketing Group 


Gambar 5.2 Jumlah pengguna Internet di dunia. 


Sumber: www.Internetwordstats.com 


111 | Halaman 


Dengan perkiraan 294 miliar surat elektronik yang dikirim setiap hari dan lebih 


dari 1,9 miliar pengguna surat elektronik di seluruh dunia maka surat elektronik 


menjadi salah satu teknik marketing 


yang sangat baik. 


Pemasaran menggunakan surat 
elektronik memiliki tujuan untuk 
menjual, mempromosikan, 
menginformasikan, menjalin hubungan 
serta membujuk konsumen yang 
dikemas dalam bentuk newsletter atau 


surat elektronik promosi. 


Email marketing adalah teknik 
pemasaran menggunakan 
media internet dan surat 
elektronik dengan tujuan 
menjalin hubungan dan 
menyampaikan pesan 


pemasaran (promosi) untuk 


menarik pelanggan 





Beberapa alasan mengapa surat elektronik menjadi salah satu teknik pemasaran 


yaitu: 


a. Cepat dan sederhana. surat elektronik dapat dikirim dalam skala 


besar(banyak konsumen), konten atau isi surat elektronik dapat dibuat 


berbeda-beda sesuai dengan detail kontak konsumen. Hanya dengan 


menekan tombol kirim maka semua surat elektronik yang telah di desain 


langsung terkirim, begitu cepat. 


b. Jangkauan. Surat elektronik sebagai alat yang ideal untuk pemasaran 


langsung terutama dengan target pasar yang tersebar dibeberapa lokasi 


geografis. 


112 | Halaman 





ANTARCTICA 


Gambar 5.3 Jangkaun pemasaran menggunakan surat elektronik 


Sumber:http://kapurwakan.files.wordpress.com/2010/09/peta-dunia.jpg 


c. Hemat, Biaya yang dikeluarkan sangat murah dibandingkan dengan pilihan 
pemasaran tradisional seperti media cetak, televisi dan radio, Hemat biaya 
karena buget yang dikeluarkan per kontak surat elektronik ditambah dengan 
berlangganan bulanan aplikasi/layanan surat elektronik dan biaya koneksi 
yang digunakan untuk mendistribusikan surat elektronik sangat murah jika 
dibandingkan dengan media cetak dan ongkos pengirimannya. 

d. Membangun/menjalin hubungan, dengan mengirim surat elektronik kepada 
konsumen secara teratur dari waktu ke waktu. konsumen merasa 
diperhatikan, dimana hal tersebut merupakan kunci untuk menjalin hubungan. 
Nawala (Newsletter) merupakan contoh tentang bagaimana surat elektronik 
pemasaran dapat tetap menjaga hubungan dengan konsumen. 

e. Meningkatkan  trafik(tingkat/banyaknya kunjungan pengguna). Surat 
elektronik dapat membantu meningkatkan kunjungan pengguna internet ke 
website perusahaan hal ini terjadi ketika konsumen mengklik link konten yang 


mengarahkan ke website perusahaaan tersebut. 


113 | Halaman 


Terdapat 2 jenis surat elektronik komersial yaitu: 

a) Surat elektronik promosi(email promotion) 
Merupakan alat komunikasi berupa Surat elektronik yang dirancang dan 
dibuat berdasarkan tujuan tertentu, dimana konsumen diharapkan langsung 
melakukan tindakan atas informasi yang dikirimkan, biasanya berisikan 


informasi penawaran produk, diskon, musik gratis, voucher dan lain-lain. 


Black Friday: 5096 discount on iSpringl (weet | 


iSpring Solutions <newsetenQap grad con 


iD FE x 


PM images are not displayed. Display mages below - Always daplry images from newsetengaonngmad com 


Dear putu, 


We are glad to remind you about iSpring Black Friday special! Spring Present n 
e-Learning authoring tool, is available at a 5016 discount! You save over $300 with this sale! 


Hurry up to take advantage of this Black Friday deal! 





Do you have any questions or need assistance? Please do not hesitate to contact the (5r 
team, Help us to help you! 








a iSpring’ 


E you don't wart to recive massages about soecal offers and updates in che future please chek tha bnk, 





Gambar 5.4 Contoh surat elektronik promosi 


Sumber: surat elektronik promosi iSpring 


114 | Halaman 


b) Retention-based e-mails(newsletter/nawala) 
Merupakan alat komunikasi berupa Surat elektronik yang digunakan dalam 
memberikan informasi mengenai perusahaan, baik menyangkut produk, 
orang yang terlibat, serta informasi lain yang dapat membantu berhubungan 
dengan urusan bisnisnya. Pengiriman newsletter secara teratur 
memungkinkan pihak yang terkait terjaga kelangsungan hubungannya dalam 


waktu yang lama. 


115 | Halaman 






| r 


— E 
| 
| | 


Brand New this month 





Colour Direct/ 


Make: your mark 





ia m tt gt saw Fang et tery gcc widgsbse TES 


menr&. 5» Den't miss cur &sB Thess FRAlly sing Jeti, 





SANE A z irm cer pf che PESADA. EPA ED 
ram TUE Tad - FL E + Hi 
zx d ET } 1 
; i = à 
t n F TVE Ebo 1 
Er 





Brafdard due; tent erar BLESS the 123058, ufwR. E 
ees eae book & gas 2f DpER.Rmd acrambled i- 
' y "aem L3 E 





bhi mbe b ype specimen 


Latest Stats 


Bip e Gdey tert ef the perbaiki Pertang 


Eee Sone Ipaum baeri Afir Peyar e a tandari 


Eun LT 

xa iy 
T zr s 
a Lr == 
ub 





Mail to Friend: 


DLW KEETE 

iS ST. oe 

Inrerssqgrem 1E 
+ 5 -isi i sa | 3 








ur poe Sea a! E c cm | 
c sr a oo fet Pr "ar ep Cee edan. | 
i 


eem 


B 





Liar 5 
PERASAN sius 
egal Sa 


Gambar 5.5 Contoh newsleter 


Sumber: http://i3.campaignmonitor.com/ 


116 | Halaman 


Ketika anda melakukan suatu transaksi 
dengan suatu perusahaan maka Spam e-mail kali pertama 
pada tahun 1978. Spam 


didefinisikan sebagai surat 
elektronik komersial dan surat elektronik komersial atau 


perusahaan akan mengirimkan surat 


elektronik transaksi(Transaction massal yang tidak diminta. 


email). Surat elektronik transaksi Bahkan, lebih dari 97 persen 


berisikan informasi-informasi transaksi dari semua e-mail yang dikirim 


| | 
seperti konfirmasi pengiriman barang, melalui Net adalah spam! 


informasi bagaimana barang harus 





dikembalikan jika terdapat kesalahan atau produk yang tidak sesuai. 





117 | Halaman 


Lembar Kerja 1 


Sumber 


marketing 


Nama 
Sumber 


email marketing 


Gambar Cara Kerja Surat Elektronik Penjelasan Gambar 


Spam mail vs Bulk mail 





118 | Halaman 


1. Bagian Dari Surat Elektronik 

a) Preheader 
Preheader adalah satu atau dua baris teks yang ditampilkan di bagian atas 
surat elektronik(header). Baris teks tersebut yang akan mengarahkan 
pengguna surat elektronik untuk "Melihat surat elektronik secara online". 
Dengan semakin banyak orang melihat surat elektronik di ponsel, preheader 


juga dapat dimanfaatkan untuk mengarahkan surat elektronik ke versi mobile. 


Googk 
oogle 

C 
Gmail + + iss 

ein - m bor 
ek n . Sei MI D Penan | 
daa TI 

arbre: Fium |b nas Area 

CEH ru penang rai ir io dua Pra Es Anda berisi d Ar 


Gambar 5.6 Contoh Preheader 


b) Header 


Bagian header terdiri dari "ke(To)", "dari(From)" dan ' 


membalas(Reply)", 
pada bagian ini dapat dipergunakan untuk membangun hubungan. Dengan 
kata lain, Pembaca(pemilik surat elektronik) memahami bahwa newsletter 
tersebut unik dan dikirim ke pribadi oleh pengirim. Menggunakan alamat 
email perusahaan pribadi(misalkan andi@namaperusahaan.com) untuk 
"membalas" dapat menciptakan keakraban. 

c) Subyek Line 
Bagian/Baris subjek dapat menjadi bagian terpenting dari surat elektronik 
baris subjek membantu pembaca dalam mengidentifikasi surat elektronik, 
dan juga menarik pembaca untuk membukanya. Baris subjek juga diteliti oleh 
filter spam, dan Anda harus menghindari menggunakan karakter, yaitu $ 2 # 
% 8 ^ ^ 95 IE dE dE atau ! ! !. Baris subjek yang konsisten, menggunakan nama 
perusahaan dan edisi buletin, dapat membangun keakraban dan membantu 


pembaca untuk menyortir surat elektronik pada kotak masuk. 


119 | Halaman 


d) 


Personalisasi Ucapan 

Dengan basisdata yang memiliki kemampuan untuk menyimpan nama 
pembaca, maka dapat dimungkinkan untuk melakukan personalisasi ucapan 
dari surat elektronik . " Hi Dewa Surya " atau “Aplikasi Terbaik untuk Dewa 
Surya” hal tersebut dapat menimbulkan tanggapan jauh lebih baik 
dibandingkan "Konsumen yang Terhormat", Kadang-kadang, baris subjek 
dapat dipersonalisasi juga untuk meningkatkan respon. 

Body(tubuh) 

Pada bagian ini isi surat elektronik dibuat. Jangan tergoda untuk 
menggunakan terlalu banyak gambar karena dapat meningkatkan ukuran 
surat elektronik, dan mengaburkan isi bila gambar tidak berhasil ditampilkan. 
Footer 

Bagian footer pada surat elektronik dapat membantu untuk membangun 
konsistensi, dimana perusahaan dapat menempatkan rincian kontak yang 
mencakup nama dan kontak email perusahaan. Hal ini dapat juga mencakup 
kebijakan privasi pengirim . Salah satu cara untuk menambah daftar alamat 
surat elektronik adalah menambahkan link "teruskan ke teman " di footer. 
Bagian paling penting dari footer adalah link unsubscribe (Link Berhenti 
berlangganan). Beberapa ESPs menawarkan kemampuan untuk 
menempatkan tombol berbagi dan link sosial media di footer yang 
memungkinkan konsumen untuk membagi email Anda di jaringan sosial 


media mereka . 


120 | Halaman 





free Ros Boss Qus stereo ba 

Dum 1d Ay 510 130 81 PU) Header 
Te Ona Cap 
A A co Pao 


It's Wednesday. That means its...Quirk's eMarketing Newsletter. 
Da your Omar priem mangi Kug Apetite? Cach "ere Ip see ll pedos 






















Ye | liege 153 ! 27 Indang A 






| | teet rouen enjoyed Bhat ue dnd of viet e 2010 FAM oe 
Fee Bean an anna Ce 


fe oe ee Sp hoe at eet, we are passionate about 

| | een o Pier Inde dea] Un and MP Eating i) atras refered etn 
Wanna Work Win Us? Hewes be ine Daradhaste Program acd ftp. ation Umbi of 
——I Quirk peewee mn ee ae Cetera A eri art 
Core o0 Accredetatión Lar 174 Pe a o a rindo PA 
ira aos AA e Per wi lo e De ae e ic A 1010 
de ed dol dd mde! m dl anu a in rg Lt Body 
imd oet mnt bo BAN A Che Del, ane] mide! 





Today, | em posu or e cal un of Quit Éducatuen 
Pp. di up Dy Dur aram Mosater af Edu, Lphch 

hui gear bur riy haod ió sl a al, e a Ped a Cs lic 
iure Pengen fo attract ead eurture fee sere al por ln Tis 
"rez dade. Aem a ph Coen paj pou he tore to fe Bore say by ham 
ey ee pais tore le po A paar Lera 0 0 rad Pe (a 
AU AI ua rra a npara dar ete tee 


—— 














Ë pc ba iog 








eet 


Gambar 5.7 Newsletter Quirky dan Bagian-bagian dari Surat elektronik 


Sumber : Rob Stokes, Emarketing The Essential Guide To Digital Marketing 


121 | Halaman 


Carilah aturan dan etika dalam menulis surat formal dan surat niaga, kalian 
dapat menggunakan media internet atau buku referensi di perpustakaan 
sekolah! Tulis jawaban kalian pada kertas (lihat Lembar kerja 4)dan ungkapkan 


dalam nembelaiaran. 


Lembar Kerja 2 


Etika dan Aturan Menulis Surat 


Surat Niaga 





122 | Halaman 


2. Etika penggunaan surat elektronik 

Etika dalam penulisan surat elektronik sama dengan etika dalam menulis surat 
biasa. Ada surat elektronik yang isinya formal ada yang informal. Beberapa hal 
penting penggunaan surat elektronik: 


a. Jangan biarkan kolom subjek kosong. 


b. Jangan mengirim surat elektronik dengan lampiran (attachment) yang terlalu 


besar (lebih dari 512 KB). Tidak semua orang mempunyai akses Internet 


yang cepat, dan ada kemungkinan lampiran tersebut melebihi kapasitas surat 


elektronik penerima, sehingga akan ditolak mailserver penerima. Selain itu, 


perhatikan juga bahwa beberapa penyedia surat elektronik juga menerapkan 


batasan tentang jumlah, jenis, dan ukuran surat elektronik yang dapat 


diterima (dan dikirim) penggunanya, 


c. Jangan mengirim teruskan (forward) surat elektronik tanpa berpikir kegunaan 


bagi orang yang dituju. 


d. Dalam mengutip tulisan orang lain, selalu usahakan mengutip sesuai dengan 


hal yang ingin disampaikan, lebih baik tidak mengutip seluruh tulisan orang 


itu. Dalam menjawab surat elektronik orang lain, kutip bagian yang kita 


tanggapi saja, selain lebih jelas juga tidak memakan waktu dan dalam 


mengutip tulisan orang ketiga, ingat hak cipta: kutip sesedikit mungkin dan 


rujuk ke tulisan aslinya. 


e. Jangan menggunakan huruf kapital karena dapat menimbulkan kesan anda 


berteriak. 


f. Gunakan huruf dan kata-kata yang mudah terbaca (Contoh yang salah 


misalkan mau menyampaikan “apa kabar” dirubah menjadi “4pa K4B4r”) 


g. Gunakan kata-kata dengan santun. Adakalanya sesuatu yang kita tulis akan 


terkesan berbeda dengan apa yang sebetulnya kita maksudkan. 


123 | Halaman 











E RU 


HI DEWA ARDA | 
Pa Eabar Bro/ Sis? 


kami menawarkan Diskon 30% menginap selama 3 malam 


Untuk mendapatkan voucer, Daftar Sekarang juga !!! 





Audite ne 4 laharta $eiatan 


Custgrmar MErvigR ^ Antongrwimvagermanancte! cor 


Lembar Kerja 3 


Kelompok 


Nama Anggota 





124 | Halaman 


3. Merencanakan, Membuat, Menguji coba dan 
Mendistribusikan Surat Eletronik untuk Pemasaran 


Menguji DE 
Merencanak Mendistribu 


zm Membuat Coba dan 
Merivisi 


sikan 





a. Merencanakan 
Dalam melakukan pemasaran menggunakan surat elektronik langkah pertama 
yang harus dilakukan adalah membuat perencanaan yang jelas, jelas disini 


artinya sesuai dengan target yang ingin dicapai. 


Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan surat 
elektronik sebagai media pemasaran yaitu: 
1) Tujuan. Tentukan tujuan pemasaran 
menggunakan surat elektronik dan pastikan DAE AM ot 
terukur. Sebagai contoh, jika sebuah toko ritel perencanaan kalian dapat 
mengirimkan nawala kepada konsumen untuk IKAN SALA 
mempromosikan diskon celana jeans sebesar SW1H 
15% pada bulan januari, Harus diketahui 
apakah tujuan sebenarnya?. Apakah untuk 


menjual lebih banyak celana jeans?, atau untuk 





menjual produk yang lainnya. Jika demikian, 
produk yang mana, dan bagaimana Anda akan mengukur?, apakah 
peningkatan penjualan langsung berhubungan dengan nawala?. 
Mendefinisikan tujuan yang jelas dan terukur membuat Anda lebih mudah 


untuk menentukan keberhasilan pemasaran menggunakan surat elektronik. 


125 | Halaman 


2) Kesesuai antara strategi pemasaran online dan offline 
Pastikan bahwa strategi online selaras dengan offline. Jika toko menjual baju 
renang dengan diskon 1096, pastikan bahwa promosi di toko sesuai dengan 
promosi yang ditawarkan secara online. 

3) Konsistensi. 
Ketika merencanakan desain dan tata letak surat elektronik untuk 
pemasaran, penting dipikirkan tentang efek jangka panjang pada konsumen. 
Sebagai contoh, sebuah nawala bulanan harus memiliki konten baru tapi 
layout desain yang konsisten dari bulan ke bulan. Branding, logo dan warna 


harus sama di semua materi pemasaran. 


4) Waktu dan frekuensi . 
Penting untuk mempertimbangkan gaya hidup target pasar(konsumen), pililah 
waktu yang tepat dalam mengirimkan surat elektronik komersial, sebaiknya 
hari kerja (senin sampai jumat)atau sebelum hari-hari besar/perayaan. Jika 
target pasarnya adalah perusahaan hari Selasa dan Kamis sebelum tengah 
hari dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada Senin pagi atau Jumat 
sore, karena saat itu target pasar disibukan oleh aktifitas pertama kerja atau 
berada di luar kantor. Contoh Jika konsumen menerima newsletter pada 
minggu pertama setiap bulan, Buatlah komitmen untuk mengirimkan 
newsletter pada waktu yang telah ditetapkan setiap bulannya. Hal ini 
membantu Anda menjaga hubungan baik, saling percaya dan membangun 


kredibilitas dengan konsumen. 


Target yang ingin dicapai dalam pemasaran menggunakan surat elektronik dapat 
dikelompokkan menjadi 2 yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk target 
jangka pendek, hal ini sejalan dengan tujuan surat elektronik promosi yaitu 

a) Pengguna melakukan pembelian. 

b) Pengguna mengunduh whitepaper. 


c) Pengguna meminta informasi tambahan. 


126 | Halaman 


Sedangkan untuk sasaran jangka panjang hal ini sejalan dengan tujuan surat 
elektronik nawala yang meliputi: 
a) Jumlah surat elektronik yang diakses/dibaca dari seluruh surat elektronik 


yang dikirim( Openrate) 


b) Jumlah link yang dipilih/diakses (Click-through rate) 

c) Jumlah surat elektronik yang diteruskan (Number of e-mails forwarded) 
d) Return on investment (ROI) 

e) Penambahan data konsumen dalam basis data (Database growth) 

f) Jumlah sharing pada sosial media(Number of social shares) 

g) Jumlah link yang dipilih untuk membuka web tujuan (Conversion rate 


(activity on your site generated via email)) 


b. Membangun Basis data Konsumen 

Agar pemasaran menggunakan surat elektronik dapat berhasil dengan baik maka 
kita harus memiliki basis data(database) konsumen yang setuju untuk dikirimi 
surat elektronik komersial. Ijin pengiriman surat elektronik kepada konsumen 
harus didapatkan secara eksplisit jika tidak hal tersebut dapat menyebabkan 
tindakan melawan hukum yang menyebabkan perusahaan mendapatkan reputasi 
yang tidak baik karena pengiriman spam mail/bulk mail. Hukum internasional 
mengenai spam dan komunikasi elektronik bervariasi dan penting untuk 
diperhatikan. Contohnya di indonesia terdapat undang-undang ITE yang 
mengatur segala transaksi elektronik. Untuk pedoman promosi dan hak 
kebebasan pengguna internet dalam bertransaksi dapat dilihat pada alamat 


http://www.youronlinechoices.com/ 


127 | Halaman 


| Your Online Choices 
p á pde e e burda Tr g 


am m b | 
€ | p rr Rr ae as ab 
j DA 
ATA 
al Lh 


ÉL uus 

ETT ESL EB a, 
[COREL IER 

Lroatis 

Dur EET | 

[wr B rete. 

Da Sut 


Far ana 


| ai 


Qm Top acad ie el aim ma 
grow ay pem, ge m onim 


q. 


ral 
I 
[E 


A ds A "- 
|. e ey ed pepe on pen bee act | 
Ai ateg Er Ot ied > AA 

y mira painat abing bas | came 

ee tr 
File irj 
Bland 
Porfa 
AAA 
Li ET 
EL T | 
"m 
ear ee mi ANTILLE T 


Li ssp ip our Ets 





imma q SUP seal Boas 


Gambar 5.9 http://www.youronlinechoices.com/ 


Ada beberapa cara untuk mengembangkan basis data konsumen salah satunya 
adalah membeli dari perusahaan penyedia basis data pengguna surat elektronik, 
caranya sangat mudah yaitu tinggal mencari di mesin pencari Google dengan 
kata kunci “email databases”, contoh alamat penyedia surat elektronik basis 
data: 


4 


« http://www.infousa.com/ 


4 


« http: //www.worldemaildatabases.com/ 


4 


« http: //dmdatabases.com/ 


128 | Halaman 


Ara TTL 


aed t bi li afe 


infoUSA : 1 800.835.5856 


hue a buena s nacta [Ua wap iater m Ta MP as Er Mamah ae == 





: ; > A Quick Links 








am d hm. a Li 


p? Sall am Ds n im enm apas Peni a Pera Ba Ai Mera Aid Alar reg 
Taira k aa Cumio ld ora di Te E rT cr nuper Dir pp md ea 


IS Ur gehe] communem iut pi Pei pix pert Pd a a fare lat 








PRB ee, Me me er A tot 


Gambar 5.10 http://www. infousa.com/ 


Cara lain untuk menambah basis data konsumen selain membeli dari penyedia 
basis data adalah ketika konsumen berkunjung ke website dan melakukan 
pendaftaran untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang produk yang 
ditawarkan. Agar kita dapat menjaring data konsumen tanpa harus melanggar 
hukum yang berlaku yaitu: 

1) Tambahkan link "teruskan ke teman" di bagian bawah surat elektronik 
untuk mendorong konsumen ikut mendistribusikan informasi kepada 
teman-temannya. Informasikan juga bahwa semua alamat surat elektronik 
yang diteruskan akan ditambahkan dan disimpan secara otomatis ke 
basisdata. 

2) kata sign-up(daftar) dan berlangganan nawala(subscribes newsletter) 
dipasang ditempat yang mudah dilihat pada halaman website. Pada saat 
konsumen mengisi formulir pendaftaran berikan penjelasan dengan detail 
tentang kebijakan privasi dan pengaturan spam agar konsumen dapat 


menerima surat elektronik yang dikirimkan. 


129 | Halaman 


ea fwvocGi 


DALLY QUOTES PAYMENT METIBOLA SEW SLETTER MIC SHOP 


enuh dang NIE SENI Hara c Ey 





i— a Qe 0 —31À 


Cuni [ma a Polar Ma jj area | as Vm fin firi Art Pob 
"Aa Faye Corema: Civ Loca AA og liner fs Fri lo 
lu aret Mei ED Peng Poke” 
| & Krsapu Cab pe 


Gambar 5.11 MNCShop dan Gramedia 


3) Ketika berkomunikasi dengan konsumen baik melalui telepon atau surat 
elektronik, Tawarkan sesuatu yang berharga secara gratis misalkan 
hadiah voucher, dan tanyakan apakah mereka ingin berlangganan 
nawala(newsletter) bulanan dan pastikan alamat surat elektronik sudah 
benar dengan memeriksa sintaks. 

4) Menambahkan kotak berlangganan ke proses checkout situs ritel. 

5) Gunakan interaksi pada pameran dagang untuk meminta alamat surat 
elektronik. 

6) Meminta alamat surat elektronik ketika konsumen berkunjung ke toko 
dengan memberikan voucher diskon 

7) Bergabung di sosial media dan memberikan link belangganan nawala 
sehingga konsumen dapat berlangganan dengan mengisi formulir yang 
telah disiapkan. 

8) Lakukan riset konsumen online, lakukan pendekatan menggunakan surat 
elektronik, beritahu di mana informasi konsumen tersebut didapatkan dan 
menjelaskan mengapa Anda menghubungi mereka. 

9) Lakukan tes pengiriman surat elektronik untuk dapat dianalisa dan 
menghasilkan hal yang terbaik untuk konsumen. 


130 | Halaman 


10) Meminta ijin konsumen untuk menambahkan alamat surat elektronik dan 
informasi pribadi mereka kedalam basis data. Informasikan kepada 
konsumen apa yang mereka dapatkan dan seberapa sering mereka akan 
mendapatkannya termasuk apa manfaatnya. 

11)Menambahkan link atau opsi unsubscribe dan signature. Link berhenti 
berlangganan wajib ada disetiap surat elektronik yang dikirimkan. Pada 
bagian signature harus dapat menginformasikan kepada konsumen 
bahwa mereka mendapatkan informasi atau berita terbaru, dan 
menanyakan apakah mereka ingin menerima hal ini. Signature dapat 
berisi informasi data pengirim, alamat perusahaan, telepon, fax dan 


alamat website. 


l " 
| Footer modif mans | o Du Le | 3050 Eo 0 00000 | subscribe | er po | " 

















Gambar 5.12 Link Teruskan ke teman dan berhenti berlangganan 


Basis data konsumen harus terus berkembang dan bertambahah dengan data 
konsumen yang memiliki prospek bagus. Basis data konsumen tersebut dapat 
terdiri dari banyak tabel, salah satunya adalah tabel konsumen yang dapat 
berisikan record-record diantaranya yaitu: 

1) Nama lengkap dan Gelar 

2) Tanggal Ijin pengiriman surat 

elektronik 

3) Sumber ijin 

4) Jenis kelamin 

5) Negara 

6) Alamat 

7) Telepon 

8) Surat elektronik 

9) Tempat dan Tanggal lahir 





10) Frekwensi(seberapa sering konsumen ingin dikirimi surat elektronik) 


131 | Halaman 


Semakin detail informasi konsumen semakin baik karena perusahaan dapat 
mengirimkan surat elektronik komersial sesuai dengan kriteria konsumen. Saat 
memulai penjualan online jangan khawatir jika basis data yang dimiliki kecil, 
Karena basis data akan berkembang secara bertahap dari waktu ke waktu 
seiring berkembangnya bisnis yang dijalani. 

Kebanyakan penyedia layanan surat 
elektronik secara otomatis 
menambahkan, menyimpan dan 
memperbaharui basis data, ketika 
konsumen mendaftar, melanjutkan, 
memilih keluar dari langganan nawala. 
Namun, kita harus berhati-hati karena ada 
kemungkinan pesaing juga ingin ikut 
mendaftar untuk mendapat informasi 
terbaru, berita ataupun produk. Oleh 
karena itu pastikan bahwa ada yang 
bertugas melakukan penyaringan basis 


data secara teratur menghapus data-data 





kontak pesaing yang mungkin telah 


terdaftar dan mampu mengidentifikasi sumber setiap kontak dalam basis data. 


c. Merancang desain dan memilih template. 

Surat elektronik yang dikirimkan ke konsumen dapat berbentuk teks saja atau 
HTML (hypertext markup language). Surat elektronik yang dibuat dengan 
menggunakan HTML dapat berisi gambar, huruf, warna dan hyperlink. Dalam 
membuat surat elektronik untuk pemasaran usahakan semenarik mungkin, 
jelas, dan sederhana. 

Surat elektronik yang diterima oleh konsumen dapat ditampilkan berbeda-beda, 
tergantung dari aplikasi yang digunakan misalnya Microsoft Outlook, Apple Mail, 
BlackBerry Mail atau Gmail, masing-masing aplikasi memiliki pengaturan sendiri 
dan aturan bisnis tentang apa yang dapat ditampilkan atau yang dianggap 
sebagai spam. Proteksi Spam sangat tidak ramah untuk surat elektronik yang 


digunakan untuk pemasaran. Perlu dipahami bagaimana proteksi spam bekerja 


132 | Halaman 


dan kemudian menghindari beberapa kesalahan umum untuk memastikan bahwa 


surat elektronik mencapai penerima. 


Beberapa aturan yang harus dipatuhi adalah: 


1) Gunakan HTML, tanpa CSS, Dalam membuat template surat elektronik 


gunakan tabel untuk layout, tidak menggunakan CSS untuk pengaturan 
tampilan. Kode yang dibuat harus sesuai dengan aturan dari W3CI( 
www.w3.org). Membuat desain di Microsoft Word dan kemudian mengekspor 
kode ke HTML sangat tidak dianjurkan karena spam filter tidak menyukai 
hasil ekspor dari Microsoft Word ke HTML disebabkan membawa karakter 


khusus. 


TAS PCE Lee AUT UE 





Hear XAR. i - lia rant die Vi omues OC e 
E PAN han SA Sisiengemarang Pe levar Ata Perut e bet iil en ti i | 
m " | 
: Mondor 5 TRENT j sd ds a ir ee ai A a | 
D viec Leap ng png Tya AH m — Lap a E A | 
gu 
u i d Ira: cuam deere ee AL, a rn ulum = 
dl rra Lors! Li PLOLE Gm ewm UOS Da Eua ii 
a ia ra A e Pr Ta o rd a ar Ss I s or gem GONG Ix L 
— E LIFEN F. x 
fins p! damp - mius 
O fen nf AA E ETE d AA, TEE ee EP) PA II Ses 
1 SE Se See dà em go dmg ie ee ee ee eee; a FALE qr EID ka 
D in ee PT ed a ee AAA ee ee Se) ee Se ee es ee 
a 
ii dy m.da ee ee) i) ee al E E AAA 
uorum di my 
a Vae pom rm mp P rA amd TiC mes pe mm -g 
ATE IHO CUITE Tai er: De pie Be hep T prre mpr E prp er! e Fe aa LU EL AAA LATA mA = 
2 ade ar de Pe eel TA. A 
T deaur iram Ganar leerá 
misa 5 E pa, = 2m y m 
Drame 
[ WI Bol 
m i 
mum m s Lat Call CS Shangai kai Lérewi 1 - 
= — - Ia — HM 


2) 


3) 


4) 


Gambar 5.13 www.w3.org 


Mengatur lebar dan jarak setiap sel secara tetap. Ketika hal ini tidak 
dilakukan, mail klien cenderung membuat surat elektronik sesuai dengan 
aturan sendiri (default) dan dapat merusak bentuk desain. 

Jika Anda menggunakan warna latar belakang blok, pastikan untuk 
menyertakan 100 Y6 lebar tabel untuk menutupi seluruh surat elektronik 
Typography, Aturlah ukuran font lebih besar dari 9px. Karena font dengan 
ukuran lebih kecil menjadi sulit untuk dilihat pada beberapa mail klien, 
Gunakan jenis huruf yang mudah dibaca seperti arial, Teks berwarna atau 


teks cahaya(glowing) mungkin terlihat secara visual mengesankan, tetapi 


133 | Halaman 


9) 


sulit untuk dibaca dan dapat menyebabkan ketegangan mata konsumen. Jika 
pada bagian (tulisan) ada hal penting dapat menggunakan penebalan 
tulisan(Bold). 

Gambar. Penambahan gambar pada surat elektronik sangat baik dari segi 
keindahan dan daya tarik tapi 
pastikan ada “alt” tag untuk semua 
gambar. Hal ini untuk memastikan 
bahwa pesan gambar masih dapat 
dikomunikasikan bahkan jika gambar 
tidak terlihat/tampil, Ingat, Hindari 


menggunakan gambar untuk 














menyampaikan konten penting. 
Karena banyak klien email diatur untuk tidak menampilkan gambar secara 
default, dan jika hal ini terjadi, pesan penting tidak dapat tersampaikan. 
Hindari menggunakan terlalu banyak gambar, filter spam tidak dapat 
membaca gambar dan dapat menjadi curiga dengan isi surat elektronik. 
Hindari menggunakan format gambar png. Buat surat elektronik versi plain- 
text, karena ada kemungkinan terdapat konsumen yang tidak dapat 
mengunduh gambar, setidaknya mereka masih bisa membaca isi surat 
elektronik dan link. Jangan menggunakan latar belakang gambar, Misalnya 
pada Gmail, terdapat aturan mengabaikan atribut yang menunjukkan latar 
belakang gambar. Namun, warna latar belakang cenderung ditampilkan baik 
di sebagian besar klien email. Pastikan untuk menyatakan tinggi dan lebar 
untuk setiap gambar dalam tag HTML Anda, hal ini untuk memastikan render 


yang konsisten di sebagian besar klien email. 


134 | Halaman 


Ee Te peed pee ese. Clee ae brik eee ees a Pe merkt 
de ek ee ee eed eee ee ee oe 
- bc ada eee, feet eer cee ee dea farm 
Im Mn a? ec A cum 
Ser Ta do o par Eee er aie ee) e 
Cee JO oe ap ipa 
| 





A O A 


| February 


Pee Seer aime 


|e EW COLLECTIONS + HOTEL OFIRI PETITS LE 
E 


Lh cf ^ui tatu Err poa E j . spi free Coo a -AS à 
ub TH , gical ms 
a il I y Eur gri pE Gari Hagar gin 

Matin salto Wahlprrtin 9 edd A A Gr ries 


[* TRAVEL OFFTAS [a Grid Td Bua TQ n oar 
| T TE — Y a a ma 


| 


Gambar 5.14 Pemblokiran Gambar. 


Sumber: Sumber : Rob Stokes, Emarketing The Essential Guide To Digital Marketing 


6) CAPITALS. Jangan menggunakan huruf kapital, terutama di baris subjek. 


Karena seperti orang teriak. 


7) Uji coba pengiriman surat elektronik. Jangan gunakan kata "test" di baris 


subjek, terutama ketika mengirim surat elektronik uji coba ke beberapa rekan 


atau konsumen. Pastikan bahwa administrator sistem tahu bahwa Anda 


mengirimkan surat elektronik uji coba sehingga mereka dapat memasukan ke 


dalam daftar putih (surat elektronik tidak dianggap sebagai spam dan 


diblokir). Uji surat elektronik Anda dalam berbagai aplikasi mail client sebelum 


dikirim. Server penyedia layanan surat elektronik (ESP) dapat disebut 


sebagai aplikasi pemasaran surat elektronik. Anda biasanya membayar 


layanan ini, baik per bulan atau per surat elektronik penerima. Aplikasi ini 


menyediakan proses langkah demi langkah untuk membuat template surat 


elektronik tanpa Anda harus tahu HTML. Penyedia layanan pemasaran surat 


elektronik, seperti MailChimp (www.mailchimp.com), telah diterima oleh 


penyedia layanan internet (ISP). 


135 | Halaman 


Send Better Email 


€ a — 
ea penat 





Gambar 5.15 www.mailchimp.com 


Desain surat elektronik merupakan salah satu bagian terpenting yang harus 
dibuat menjadi satu kesatuan utuh, karena hal ini berdampak pada keberhasilan 
Anda dalam pemasaran menggunakan surat elektronik. Desain harus terdapat 
call to action agar konsumen dapat berinteraksi. Ada beberapa pertimbangan 


dalam mendesain surat elektronik untuk pemasaran diantaranya adalah: 


1) Bentuk Tampilan 

Dalam suatu penelitian telah ditemukan bahwa pengguna membaca atau 
memindai surat elektronik mengikuti bentuk F (Nielsen 2006) seperti pada 
Gambar 5.10. Jadi dalam merencanakan desain dan konten sedapat mungkin 


mengikuti bentuk tersebut. 





Gambar 5.16 Peta panas Pelacakan mata 


Sumber Rob Stokes, Emarketing The Essential Guide To Digital Marketing 
136 | Halaman 


2) Layout 

Bantu konsumen dengan penataan isi surat elektronik ke dalam segmen, 
manfaatkan batas atau blok warna untuk menonjolkan dan membagi konten. 
Sangat penting untuk menyeimbangkan gambar dan teks dalam surat elektronik. 
Biasanya penempatan gambar berada di samping teks yang relevan seperti pada 


Gambar 5.16. Untuk membuat surat elektronik untuk pemasaran, Anda dapat 


menggunakan layout kolom tunggal atau banyak kolom. Contoh layout dapat 
dilihat pada Gambar 5.17 





Gambar 5.17 Contoh Layout 


137 | Halaman 


treshLiving Newsletter [ick ri [ay 


July Inspired by vnu 


Dear Candice 








z v Vu Heg sequis duas 
L4 
E : I 1 x 
ff 
Bee oal Torp 
Long tickets at every HN E yo. 
I I rai ri vi PI B 
rt 
= 










Cl y ar 
Misa E Biar ES ele 


FF Yaa ange 
PF Pai po cia 


in win Cara 7! Me Ml iblis 





Gambar 5.18.Contoh desain newsletter 
Sumber: Rob Stokes, Emarketing The Essential Guide To Digital Marketing 


Template surat elektronik adalah layout desain siap pakai yang dapat digunakan 
untuk surat elektronik. Yang perlu Anda lakukan adalah mengisi kontennya saja. 
Sangat banyak penyedia layanan surat elektronik yang menawarkan template 
siap pakai terutama untuk newsletter. Membeli template surat elektronik memiliki 
keuntungan dan kerugian. Salah satu keuntungannya adalah harga yang murah 
untuk usaha kecil, fleksibel dan generik, kerugiannya tidak unik dan tidak 


mewakili brand suatu perusahaan. 


Jika Anda memilih template, pilihlah template yang paling sederhana sehingga 
dapat disesuaikan dengan brand perusahaan dan konten yang harus diisikan. 
Template yang telah dirancang harus dilakukan proses pengujian menggunakan 
aplikasi pembaca surat elektronik (mail klien/mail berbasis web) sehingga dapat 
dipastikan surat elektronik tersebut tampil dengan baik. Beberapa alamat 


penyedia template surat elektronik gratis yaitu: 


138 | Halaman 


www.constantcontact.com 
www.mailchimp.com 


www.graphicmail.com/gm/features/email-templates/ 


o ocn 


www.activecampaign.com/templates/ 


= aes oo eee oe 





Peru Me, Y 


a 
IT tI 


Pick your email template. Start your trial. 


Checa 8n. omail rewslattar template to star? your free 60-day Email Marketing tial 





Gambar 5.19 Penyedia Template surat elektronik 


Sumber : www.constantcontact.com 


139 | Halaman 


Contoh-contoh template: 


a ^ 
Fashion Templates 


furrera ACT MR 











i ¿MN | - 
free shipping! RE: ] INC Happy Valemtina's Dy 


F. 


- Pi cimes ja Ej pao a l a dd Sge 








Holiday Greeting 
[SSS Cards — 
mile -—-:-— Teas Greek nas Phan — 
md -— — 
Sales fa Holiday Greeting 
| : | Announcement Templates 
Event Invita Templates Mary Vientos e Lp 


a Fon An Heti a Aia 
Templates es ra E 
eta Se Carl y DO 

an 





Kn 
Sales @ Promotions 
Templates 


A Da ra 


T aa ar s PE E i 
¿ Pito Cone C fente : , Ë ev ana retooled nas." 


«y us 











Via Tan Hon 


F E d 
[roo 45 ¿Y Congratulation Card 
Greeting Cards | c ES Templates. 
T DTMY o Fega A = 4 ji isa o 








Gambar 5.20 Template newsletter 


Sumber : www.mailchimp.com 


d. Merancang untuk preview pane 

Banyak pengguna surat elektronik menggunakan desktop client dalam mengelola 
surat elektronik mereka. Mengingat banyaknya jumlah surat elektronik yang 
diterima setiap hari, maka banyak pula surat elektronik yang tidak dibuka 
melainkan dilihat dalam panel pratinjau. Hal ini menjadi tantangan bagi pengirim 
surat elektronik dalam membuat desain agar surat elektronik ditampilkan dengan 
benar. Penggunaan gambar dan pengaturan tata letak konten harus 
mempertimbangkan jendela pratinjau karena Preview panel dapat berbentuk 


vertikal atau horisontal. 


140 | Halaman 


Tips untuk merancang untuk preview pane : 


a. menentukan lebar surat elektronik, yang terbaik adalah 600px untuk 
jendela preview pane dan tinggi sekitar 300px 
Menempatkan logo Anda menonjol dalam bagian kiri atas email dapat 
meningkatkan citra merek 


Cobalah untuk memasukkan Call to Action didalam area preview pane . 


Dengan cara itu, jika konsumen memilih untuk tidak membaca email 


Anda, mereka masih akan melihat pesan utama Anda 





= 
T 


pe pa ye de Tah item Rem 






abe + de 3 = a bey tap Ady Pompe MTA E jp med Race =H u = it 
LE M | [| EXT Wii o. 
Maii "J mba dm Es 
Aero ema 10 D Ë fma bara Bryars Ea Laeger T= 
BL CU j kime eee ee eee Lee lee SAA i 
Lm : o Gi Pole. Peete aed peed eid eee lla Lt de Lesh = aan DAY a 0 
4l rSn 
Ma Lake Lir imi We 
ME A i aa aa rid Fobündecnen! Sall LOK IDA bie 
- da orgias pa Ss ee pes AER Mei — 
Fair rus d ug CL Racer qiias aln Pese im mcd 5 
A Ds CC Dado eem aprte Pets edi tela Paragon Urea Lepus "uil Policing Preview pane 
EL zo Tee Te A ee ee bee ee ee N 
uer TER er Lila Pia] ia ima ni EZ Aa 
rre" jo Maria iiis oh panj pari orna ed ee [ei — Vio 
Lu far ita A Wh petu ET Ea rcs nus | mda: Tas ELMA TH FIER 
iO re eir OO MAp a es A IA A pd Pri o | ae Te AA a 17 RB 
NS A EA AAA A Da H a o i 
ENMM-— a A P ria De APA Pi Eii Pe m T PT da irk di 


Gambar 5.21 Preview Pane Outlook Express 2007 


e. Merancang Surat elektronik untuk Telepon Selular 

Dengan meningkatnya penggunaan smartphone, semakin banyak orang yang 
melihat surat elektronik mereka pada smartphone. Di Amerika Serikat, 38,5% 
dari waktu pengaksesan mobile internet digunakan untuk memeriksa surat 
elektronik (Nielsen, 2006). Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi pemasar 
karena layar ponsel lebih kecil dari komputer (komputer pribadi) sehingga cara 
surat elektronik ditampilkan berbeda jauh, tidak hanya itu, perangkat mobile yang 
beragam, tentunya menggunakan sistem operasi dan aplikasi mobile yang 


berbeda pula, yang berarti setiap perangkat tersebut memiliki standar pengaturan 


141 | Halaman 


yang berbeda. Dengan demikian, pemasar harus membuat surat elektronik yang 
kompatibel dengan semua layar perangkat elektronik yang digunakan oleh 
konsumen karena sangat sedikit orang melihat surat elektronik hanya pada satu 
perangkat. Mereka dapat beralih dari smartphone ke laptop lalu ke tablet dan 
kembali ke smartphone selama sehari. Meskipun Anda mengirim dua versi surat 
elektronik (satu untuk ponsel, satu untuk desktop) itu mungkin bukan solusi 
terbaik. 





Gambar 5.22 Perangkat Smartphone 


Sumber: www.idwebpulsa.com 


Hal yang paling penting untuk diingat ketika merancang sebuah surat elektronik 


pemasaran untuk perangkat mobile: 


a. Ukuran Layar jauh lebih kecil maka konten harus dibuat sesederhana 
mungkin dengan call to action yang jelas. 

b. Lebar surat elektronik yang ideal 600px. perangkat smartphone ada yang 
memiliki lebar sekitar 320px (iPhone) dan 480px (Android) jadi ketika 
Anda menetapkan lebar gambar header harus di bawah 600px. Hindari 
scrolling horisontal, 

c. Buat link pada preheader surat elelktronik dalam bentuk teks yang dapat 
diklik dan diarahkan ke versi HTML surat elektronik newsletter Anda. 

d. Desain surat elektronik Anda dalam sistem grid. Ini berarti konten Anda 
harus diletakkan dalam blok vertikal dan horizontal sejajar, 


e. Sertakan teks alternatif untuk gambar Anda 


142 | Halaman 


f. Perangkat mobile yang tidak otomatis mengatur skala surat elektronik 
Anda ke bawah akan menampilkan konten di sebelah kiri terlebih dahulu. 
Pastikan bahwa konten Anda yang paling penting ditempatkan di sana. 
Ukuran Link Tombol kurang lebih 44px agar terlihat baik pada ponsel 
Banyak perangkat mobile memiliki layar sentuh. Maka penempatan link 
jangan berdekatan karena akan susah untuk diklik menggunakan jari, 
Untuk hasil yang baik ukuran link kurang lebih 30 s.d 45px, dengan 
margin minimal 15px. Dengan jarak link seperti ini , maka akan mudah 


bagi pengguna layar sentuh untuk menindaklanjuti Call to Action 


f. Merancang Call to action 

Ketika anda membuat Surat elektronik untuk pemasaran, Jangan lupa 
menempatkan call to action, bagian ini berisi interaksi dengan konsumen. Call to 
action dapat berupa teks hyperlink (disebut teks link), atau gambar yang terlihat 
seperti tombol. Menurut Email Experience Council, 72% suara dari pemasar 


surat elektronik, menyatakan bahwa, tombol lebih baik daripada link teks (Email 


Experience Council 2007). Misalnya "Pesan Sekarang”. 


Pesan Sekarang Pesan Sekarang 


Just one more step... 





Teun diy 3 





Gambar 5.23 Contoh Call To Action 


Sumber: surat elektronok, mailchimp 


143 | Halaman 


g. Membuat Konten 

Salah satu keberhasilan pemasaran menggunakan surat elektronik yaitu isi surat 
elektronik memiliki nilai penting dan relevan untuk pembaca/konsumen. Konten 
berharga harus informatif, memberikan solusi bukan masalah, sesuai kebutuhan 
konsumen. Baik buruknya konten surat elektronik ditentukan oleh konsumen oleh 
karena itu hal tersebut harus menjadi perhatian khusus para pemsar. Konten 


surat elektronik dapat berisikan: 


1) humor 

2) penelitian 
3) informasi 
4) promosi 


5) konten eksklusif 


h. Uji Coba 

Desain surat elekronik yang telah dibuat harus dilakukan pengujian, hal ini 
bertujuan agar desain yang telah dibuat dapat tampil dengan sempurna disemua 
aplikasi (webmail dan mail klien). Surat elektronik dapat diuji di alamat: 


https://litmus.com/ 








litmus CFE EPT he Et Ig HE 


Test and track your emails 





Gambar 5.24 https://itmus.com/ 


144 | Halaman 


Ada beberapa komponen surat elektronik yang diujikan jika anda akan 
melakukan kampaye yaitu 

1) Baris subjek 

2) Asal pengirim 

3) Waktu pengiriman (hari dan jam) 

4) Frekwensi 

5) Gambar (statis atau animasi) termasuk rasio antara gambar dan teks 
6) Typografy(jenis huruf dan warna) 

7) Link dan tombol (Call to action) 

8) Personalisasi 

9) Berhenti belangganan (Unsubscribe) 

10) Halaman yang dituju ketika link di klik (Landing page) 

11) Tata letak 


Sistem pelacakan surat elektronik menghasilkan statistik yang userfriendly dan 

cara pengukurannya mengikuti kinerja kampanye surat elektronik yang meliputi : 

1) Jumlah surat elektronik yang dikirim. 

2) Jumlah bouncing (surat elektronik yang dikembalikan) . 

3) Jumlah surat elektronik dibuka dan surat elektronik sampai, tetapi tidak 
dibuka . 

4) Berhenti berlangganan 

5) Teruskan ke teman, 


6) Tingkat klik-tayang dan konversi 
Beberapa web untuk menguji surat elektronik Anda yaitu: 


1) Memeriksa Status web pusat Surat elektronik dapat dilakukan di 


http://emailstatcenter.com/. 


145 | Halaman 











ee an ddacraremg iris z 
EMAILSTATCENTER.... ball — 
| — O | 
: | bl 
ae ple eas ated ee nre d ee pan Md PS ae ee H rus 
ETE rammri ri FE rar Larm mir n ma nt m Pr ng meor bag Pa ied ose gee rir Suisun Se 
LIU a a ed ee | 
EE re | | 
"ume we LS Ema e | ri LITT M haa 
krep lin pam "EE MlM A AAA AAA ARE 
Lam J 





= -=a 

Ha arri Aoi arum pümms! am 
A mmc recur im. C == 

ee | ea =n Ears == (a 

= T. Le Fi Resp 
Wt? LS ram 

P | 

Per La 





Gambar 5.25 http://emailstatcenter.com 


2) Menguji kompatibilatas surat elektronik pada mail klien dan ponsel dapat 


dilakukan di http://www.emailonacid.com/ atau di www.litmus.com/ 


aa 


. = E 
Atma ricud Pena Pri ag © Free Tai ea Fira? Six 





Bana a 


"a sida Eo Ue ome d'elle gd TELLE IITL ii 


Gambar 5.26 http://www.emailonacid.com/ 


3) Memeriksa Spam skor sebuah surat elektronik dapat dilakukan di: 
http://spamassassin.apache.org. 


146 | Halaman 


The Apache SpamAssassin Project 
The Pesecrtul &10prn:- Searce Seam Filter 





fes biu Eb hora page lo be Ou Apa Tp Peru! iere ims iar fore prep pos Lar 
PERILLA E ant eit amd a pa | um a. 


M acu wena ón amus eee tee ee ae pull yaya a marte yy pam, perra read LA Ago 
Latest Mares 


ZU1I-D6- I4: Spamdugagui 3.7.2 has been valeas, n minor now elsa Pemai fo sepport peri-*.12 and liter, visit the 
dommioadis page "n pick up, andi for rra infos 


(Ode ness: hee can be ceed ac pine eyes amd A moupcemencs page. Aum hee Ci 
Feature 


ae ee: See Lee 6 ice fey eT lee ed eee ets do a ee Cee. The ae. i P 
harder da spereners lo identilg one mpe siigh Miry ci aft khi mbage bo meari arpa AE DATA RATIOH 
= Fred steer: Els diri imder Fs kartur terra del tondilibr ds Benua Spa an Gel bee Bache Gh anm 
he dada tb er 
= Easy fo extend, Sr spam Desa arid configuration Ai dlia] om pg ail, akira [E biiy lo eee ee) pee A ul 
a figir: parda arcadas En log ln & well-desigeed, sesh? AP] oo E tar bs inte Aa iri a rai 
‘ream Tr Hal pm dida Clee Ca Be Led. (A Ada enemy. cl erg pes rl in proc, bela, 





Gambar 5.27 http://spamassassin.apache.org. 


4) Memeriksa Skor reputasi Sebuah surat elektronik dapat dilakukan di 


www.senderscore.org. 


de A A A y A 





















[ét nm Le! aec ie Hrs B: md Pe repr tetra Pret Lada tio 


[pP Té Tei TU TT LU ECT PR LE C | Apr E E 





et he bs 


jm rrr ees lado eee nae Pe be eee eed per 
Bars ah eae! a LP ag a A AA ah 
AA ee ee a ge ee eee gear d 
parar ee ee ee eee ee ee Te 5j 
Bab ears Lap el Pa elie piri ea tee eee be gl ree] 
Pam ie ei 


Bap TUM SOS eee A A AA same pr A EIA 
vL pana do pega; eee Tp, ee ee ee ee agam eee 
Mae rl A ps Fa PERO Bre pe A — aa a pa Md Te: HT 
HPR E rE mE = m Ta n eae Se FP a AS 
pa n ip pu 


Gambar 5.28 www.senderscore.org 


5) Memverifikasi surat elektronik agar sesuai dengan aturan privasi surat 
elektronik internasional dapat dilakukan di ReturnPath and Trust-e 


(www.returnpath.net dan www.truste.com) 


147 | Halaman 


Email Intelligence, 
Customized 
Expertise 











Pei piua Pes ep dada Laa nl | alias Stay 
nee mypegmt @ Carr gom Informed Dar, 
= zd FON NNUS a - 
—— A 
TRUSTE oem 101 pa 1 DATs Poo ra Ti Haa 008 EE 
E | kenai chil lumini n Pocas Da Pria Domarna, Drier Ahat Lii Comi 
ai io Las Ae ing niy Si Ga ui ba Pe ume Bairen | el Pies Phe fo gees ies ad [ira Sa 


Powering Trust in the Data Economy 


IRUSTe enables companies to safely collect and use 
customer data to power thelr business. 


SEE HON VE DROS TI 








apo roer Ey Ad | Data Metweris & 





Gambar 5.29 www.returnpath.net dan www.truste.com 


I. Distribusi/Penyebaran 

Dengan membuat konten bernilai, merancang desain yang tepat dan melakukan 
pengujian surat elektronik maka keberhasilan kampanye pemasaran 
menggunakan surat elektronik sudah ditangan Anda. Pengujian akan memandu 


Anda mengetahui kapan waktu yang terbaik untuk mengirim surat elektronik. Hari 


148 | Halaman 


Senin pagi atau Jumat sore sangatlah tidak tepat, karena hari pertama kerja dan 
waktunya weekend. Untuk sebagain orang hari Selasa dan Kamis menjadi waktu 
yang tepat. Hal lain yang harus diperhatikan adalah skor reputasi, Jika skor 
pengirim termasuk dalam ambang batas ISP(Internet Service Provider), pengirim 
pesan akan dikirim ke kotak masuk. Jika tidak, surat elektronik pengirim mungkin 
akan masuk kedalam folder bulk, dan dikarantina, atau bahkan dikembali ke 
pengirim. Ada suatu sistem otentikasi yang dapat mempengaruhi skor reputasi 
surat elektronik Anda. Salah satunya adalah Domain Keys Identified Mail (DKIM) 
dan Domain Name System (DNS). DKIM memastikan bahwa setiap organisasi 
harus bertanggung jawab atas surat elektronik yang dikirim yang berkaitan 
dengan domain mereka. Jika penerima telah memberikan izin untuk dikirim 
pesan pemasaran melalui surat elektronik, maka surat elektronik anda tidak akan 
dikatagorikan sebagai spam. Pengguna memberikan izin ketika mereka centang 
kotak yang mengatakan "Ya, kirimkan saya tawaran dari perusahaan Anda 


melalui surat elektronik". 


4. Format penulisan surat elektronik 
format penulisan surat elektronik adalah sebagai berikut: 


namapengguna@domain.com 


alamat tersebut dibagi menjadi 3 bagian yaitu 


a) namapengguna merupakan identitas pengguna atau ID atau nama kotak 
surat 

b) @, dibaca “at', yang dalam bahasa Indonesia diartikan “lokasinya di...” 

c) domain.com merupakan nama domain tempat e-mail itu berada misalkan 
www.yahoo.com, www.gmail.com dan sebagainya. 


Contoh: antonprawira@yahoo.com dibaca antonprawira at yahoo.com 


149 | Halaman 


5. Klasifikasi surat elektronik 

Jenis layanan surat elektronik dikelompokkan dalam dua basis, yaitu: 

a) Surat elektronik berbasis klien(client) 

Bagi pengguna surat elektronik berbasis klien, aktifitas per-emailan dilakukan 
dengan menggunakan perangkat lunak email client, misalnya Thunderbird, 
Eudora atau Outlook Express. Perangkat lunak ini menyediakan fungsi-fungsi 
penyuntingan dan pembacaan surat elektronik secara offline (tidak tersambung 
ke internet), dengan demikian, biaya koneksi ke internet dapat dihemat. Koneksi 
hanya diperlukan untuk melakukan pengiriman (send) atau menerima (recieve) 


surat elektronik dari mailbox. 


— — = 





LESSE 


Gambar 5.30 Outlook Express 2007 


150 | Halaman 





D A Pk PR S idimi | Sig” 4 ird ; P B 


Thunderbird 


Accounts 
d Lreabe a ew account 


Era — Chat Mewigecums > Feeds 


Pu eai l'hurdaetrd a de end pan ista tn bm da ropa Mer Pend ian Ja pos mahi | 
LETT 


Gambar 5.31 Thunderbird 


b) Surat elektronik berbasis web. 

bagi pengguna surat elektronik berbasis web, seluruh kegiatan per-emailan 
harus dilakukan melalui website. sehingga untuk menggunakannya haruslah 
dalam keadaan online. surat elektronik berbasis web biasanya disediakan 
oleh penyelenggara layanan surat elektronik gratis seperti Hotmail 
(www.hotmail.com) atau YahooMail (mail.yahoo.com). Beberapa pengguna 
surat elektronik dapat membentuk kelompok tersendiri yang diwakili oleh 
sebuah alamat surat elektronik. Setiap surat elektronik yang ditujukan ke 
alamat surat elektronik kelompok akan secara otomatis diteruskan ke alamat 
surat elektronik seluruh anggotanya. Kelompok semacam ini disebut sebagai 
milis (mailing list). Sebuah milis didirikan atas dasar kesamaan minat atau 
kepentingan dan biasanya dimanfaatkan untuk keperluan diskusi atau 
pertukaran informasi diantara para anggotanya. Saat ini, salah satu server 
milis yang cukup banyak digunakan adalah Yahoogroups 


(www.yahoogroups.com). 


151 | Halaman 


Istilah-istilah yang sering digunakan dalam menggunakan surat elektronik adalah 


1. Sign Up 
2. Sign In 
3. Compose 
4. Inbox 

5. To 

6. CC 

7. BCC 

8. Draft 

9. Sent 

10. Spam 
11. Reply 
12. Trash 
13. Bulk 

14. Forward 


15. Attachment : 


: Mendaftarkan diri (menjadi member) 


: Pemilik e-mail dapat masuk ke e-mailnya sendiri apabila sudah 


terdaftar (menjadi member) 


: Menulis surat baru 

: Surat yang masuk ke pemilik e-mail 

: Surat akan dikirim ke alamat e-mail yang dituju 
: Surat dikirim secara berantai ke alamat lain 


: Surat dikirim ke alamat yang dituju tanpa memberi tahu pemilik 


alamat yang tercantum di alamat CC 


: Surat yang ditulis tapi belum dikirim 


: Surat yang terkirim 


: Surat tidak diinginkan oleh penerima surat elektronik dan 


kadang-kadang berisi kata-kata yang tidak baik/menganggu 


: Membalas surat yang diterima 
: Melihat e-mail yang telah dihapus 
: Melihat e-mail yang dicurigai sebagai spam 


: Meneruskan surat yang diterima untuk disampaikan kepada 


orang lain 


Fasilitas pada sebuah program e-mail baik mail klien maupun 
webmail yang dapat digunakan untuk mengirimkan file, atau 
gambar, yang di ikutsertakan pada surat elektronik yang akan 


di kirim. 


6. Membuat, mengelola dan mengirim surat elektronik 


Dengan Akun Google anda diberikan akses ke layanan seperti Gmail, YouTube, 


dan Googlet. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan surat elektronik 


berbasis web (gmail) adalah sebagai berikut: 


152 | Halaman 


a. Buka browser (internet explorer/mozila atau yang lainnya) 


b. Ketikan alamat www.mail.google.com pada address bar dan tekan enter 
pada keyboard. 






Address bar 


A etd EN ipn bnc Da um o Lan Heli 


Google — 


Aiea (| 


PA ll ea ua Le 





Gambar 5.32 Webmail Gmail 


c. Pilih buat akun/Sign up lihat Gambar 5.32 


d. Isi formulir pendaftaran sesuai dengan biodata anda, jika telah selesai pilih 


langkah berikutnya. 


153 | Halaman 


Buat Akun Google Anda 


Pilih rama pengguna Anda 
Do Megi D 


dikan Gogge miik Aia Konfrmaai samdi Anda 





Alamat emas Anda saad i 


Duktikan bahwa Anda bukan robot 


Lira gh meri mi [massa dit don 
yea Sean | 


e MEN 


Kot i anm dua kata teraebot: 





ce D 


Lokasi 


kebal 


Says mem Fery ii Up dan 
Kg banar Pran Goegi 


Gambar 5.33 Formulir pembuatan surat elektronik 


Keterangan Gambar 5.33: 


1) Nama : disikan nama depan dan nama belakang 
Nama Anda akan digunakan di seluruh layanan Google. Misalnya, ketika 
Anda membuat konten yang ingin dibagikan dengan orang lain, nama Anda 


akan ditampilkan bersama konten ini. 


154 | Halaman 


2) 


3) 


4) 


6) 


T) 


Pilih nama pengguna anda disikan alamat id surat elektronik anda misalkan 
dewaarda@gmail.com 

Anda akan menggunakan nama pengguna, untuk masuk ke Akun Google 
yang juga merupakan alamat Gmail baru. Nama pengguna tidak peka huruf 
besar/kecil, dan Anda dapat menggunakan huruf, angka, atau titik. Google 
akan membantu Anda dengan memberikan beberapa saran jika Anda 
kesulitan menemukan nama pengguna yang disukai. 

Buat sandi disikan sandi(password) 

Jaga akun Anda agar tetap aman dengan memilih sandi yang baik. Saat 


membuat sandi, pastikan bahwa Anda melakukan hal berikut: 


o Pilih sandi dengan cerdik. 

o Jangan gunakan sandi yang sama di website lainnya. 

o Gunakan pengukur kerumitan dari kami untuk membantu memastikan 
bahwa sandi Anda sulit ditebak. 

o Gunakan setidaknya delapan karakter yang terdiri dari angka dan huruf. 

Konfirmasi sandi anda: disikan sandi yang telah dimasukan sebelumnya 

Tanggal lahir disikan tahun, bulan dan tanggal lahir anda 

Tanggal lahir Anda membantu kami memberikan beberapa hal seperti 


setelan yang sesuai usia. Kami tidak akan menampilkannya tanpa izin Anda. 


Gender disikan jenis kelamin anda 

informasi jenis kelamin digunakan untuk berbagai hal seperti meningkatkan 
layanan di Google. Misalnya, Google akan menggunakan siluet berbeda saat 
Anda belum mengunggah foto profil. Siapa pun yang melihat profil Anda atau 
menerima pesan seperti ini akan mengetahui gender Anda. Informasi ini 
bersifat publik jika tidak diubah. Namun, Anda dapat mengubah siapa saja 
yang dapat melihat informasi gender Anda setelah Akun Google dibuat. Jika 
Anda menentukan “lainnya”, bukan “pria” atau “wanita”, atau memilih 
merahasiakan gender, maka Google akan menggunakan foto netral (mis., 


"Pat berbagi foto dengan Anda.”). 


Ponsel disikan nomor handphone anda contoh +61817707070 angka 0 
didepan angka 8 dihilangkan 


155 | Halaman 


9) 


Menyertakan nomor ponsel di akun Anda adalah salah satu cara yang 
termudah dan paling dapat diandalkan untuk membantu menjaga keamanan 
akun. Karena Anda memiliki ponsel secara fisik, Google dapat memberikan 
cara yang lebih mudah bagi Anda untuk kembali ke akun bila lupa sandi. 
Selain itu Google dapat menggunakannya untuk mempertanyakan akses tak 
lazim ke akun Anda. Bidang ini opsional, namun sangat disarankan bila Anda 


memiliki ponsel. 


Alamat surat elektronik anda saat ini, dapat dikosongkan jika belum memiliki 
jika sudah dapat disikan biasanya digunakan untuk verifikasi jika terjadi suatu 
masalah, mengisikan option ini membantu Anda dalam keamanan dan 
pemulihan akun, serta memberikan alamat alternatif bagi pemberitahuan dari 
layanan Google. Anda dapat memperbarui alamat surat elektronik ini melalui 
Setelan Akun. 

Buktikan bahwa anda bukan robot disikan kode yang tampil dan jangan diberi 


tanda centang pada kotak lewati verifikasi ini 


10) Lokasi disikan negara Masukkan negara dan wilayah tempat tinggal Anda. 


11) Berikan tanda centang pada kotak saya menyetujui persyaratan layanan dan 


kebijakan privasi Google. 


12) Pilih tombol langkah berikut, Jika berhasil maka akan tampil seperti pada 


gambar 5.34 dan aturlah tampilan Anda. 


Google 





Gambar 5.34 Account surat elektronik berhasil dibuat. 


156 | Halaman 


Setelah anda berhasil membuat sebuah akun surat elektronik maka untuk 
menggunakannya anda harus login terlebih dahulu. Adapun langkah-langkah 


menggunakan surat elektronik adalah sebagai berikut: 


a) Buka Gmail dengan alamat http://mail.google.com, kemudian masukkan mail 


account Anda, ID dan Password 


Gu y le 


One account, All of Google. 


mall 


Email 


Password 


of) Stary sagen in 


One Googie Accounl for everyting Googie 


HMéc&eow + B 


Gambar 5.35 Sign in. 


b) Pilih Sign in seperti pada gambar 5.35. Jika id dan password anda benar 


maka akan tampil seperti pada gambar 5.6. 


157 | Halaman 






Google 


Gon + 0 ā = 
aa <= íi aa py au 


| = 
Maa a 
Sad Wiel 
a ¡prin Sekian. 
i Uim 
Eirig 
z — 
Ls 
DL Sm 
rs 
ah - 
Han 
— "I Laporta e. 1 e 
— 
Mak Ci Saringan 
Departa oo 
- dare! m 


c) Untuk mengirim surat elektronik pilih tombol compose. Ada kotak isian yang 








im m H o = g 


Mime brskam wer miren permanen aai ae iee pis [i ei ol ira iam eben bee lor Mn 
inal cheery a a oe (erie! er pi Tya EE! emaa ey reg oe rper deri praa a chee de 

Tpm hay. heeg KA cee! [owe pus. g oe ee ee ues Vu, paeem Dum eee | A 
b e A LE AA A AAA AA AAA Aa a AA 
ri ion pieni Bes Bee TE ol a a ea a i ai d 
dis Limit Etica El Alert ia rr ae Rc y di ai 
Ma Pa A e E lps es e dl o el a il id A a 
Acida por Mai scm al der ra rr a rr LA Ba da bo pis de ari pra Mi 


Gambar 5.36 Webmail Gmail 


harus diisi lihat gambar 5.37 yaitu: 





" (owe Pup du | ñ 


Gambar 5.37 Mengirim surat elektronik baru 


158 | Halaman 


Keterangan Gambar 5.37: 


1) 


2) 


3) 


4) 


9) 


Kotak isian To: diisi dengan alamat surat elektronik yang akan dituju. 
Misal, dharmayasa69@yahoo.com. 

Jika Anda ingin mengirim lebih dari satu alamat surat elektronik, cukup 
Anda tambahkan tanda koma di antara alamat yang satu dengan yang 
lainnya contoh: dharmayasa69@yahoo.com,dewaarda@gmail.com atau 
menggunakan CC (carbon copy) dan jika alamat yang dituju tidak ingin 
diketahui oleh pengguna surat elektronik yang lain dapat ditambahkan 
pada BCC (blind carbon copy). Fungsi cc/bcc ini adalah sebagai salinan 
sehingga akan terlihat kepada siapa surat elektronik utama dituju dan 
kepada siapa salinan surat elektronik dibaca. 

Kotak isian Subject: di isi dengan judul atau perihal surat, misalkan CV 
Yasa Komputer-Buletin Komputer edisi 20. 

Ketik pesan atau isi surat yang akan disampaikan, pada kotak tempat 
menulis pesan atau bagian body. 

Jika ingin mengirim file pada surat elektronik dapat menggunakan fasilitas 
attach files caranya adalah memilih tombol/link attach seperti pada 


Gambar 5.38 kemudian memilih file yang akan dikirim lihat Gambar 5.39. 


Gambar 5.38 Tombol attach files 





Gambar 5.39 Browse file yang akan dilampirkan 


159 | Halaman 


6) Jika anda telah selesai membuat surat elektronik, pilih/klik tombol send 
untuk mengirim surat elektronik. 

d) Untuk melakukan pengecekan surat elektronik pilih inbox maka akan tampil 

seperti gambar 5.40, untuk melihat isi dari surat elektronik pilih subjek atau 

alamat pengirim sehingga isi surat elektronik dapat dilihat, seperti pada 


gambar 5.41. 






Google K3 wE g mm g 





miä ec mac [E TIE | + a 
| -—-— | s = w mn GET " 
G em i + , 
| ate D 
o DM sa ugar Pr Fy -o ee a bi 
morgen Me Mora dr Geen fees. ee ee pee eel e ee | " amu amd Dm. 1 
ias nad 
— Parra uai Hal iros e E E E a qus dep ee be Lee et RC pn, ROM Reg d a T mm] 
[s PL 
a Lil Diales A ies aa aero al? LI ai Ct dl dea ra e id aL am s d 
ir amm 
Vaga "Kelima mari Pen Der A D a Ma rn is ob raib hei Ti 
a a ge Lhe, ri Fas oper Magic. fe ie ke Pes le lar las de li a T yy 
LEE I| = A ii o — 8 ee ee 
mme er mar 
rue. ri y 
ey | es D = AAA A Ig e ^p mes died ends eni Dd 
T mpm B cina oom Finge eii on] Pin mde da Er dl A Sa te Ca ada on Br 
ue agmen Der lo A dor Sgemgé [ea pom fy ee pg o | ce das o pr Due q 
Pa Pe el e Bi phd Aah a et Fr da Denim ipd UR D Pm Cm o e dr ps a A ^us d 
A m PA aa ek 5 cam] Pur busdam ai Perla Elia rl el Par Ca h hres a eum 5 om Bier 
= = 
Jere) Paria daria di ogee) joe ee. uis nos aaa rra rr repr la es dar mara Laa Bagan ee, an A & foes tt 


Gambar 5.40 Check mail. 


160 | Halaman 


T 


f meme ian 


+ C Disp malgoj 


Google 


Unf bimep | lea Sir E 
Counts LEE 


i Ligciam 


8 & 5» Tat 
eee st Fy 


de ps a 


E + la La Tiii U Te Mu “ga aT wm i Fm d rnm, b aT "aom anro b 1 _ EN 


Abe sia Ub hmp kiiun 


Just one more step... 


H 
to u EI. S: 
pel. cA Dar Ri n aak Lili pu an ois 
LE 


Liam Fair Tt di B. 
iw 4 "ms UH dex 
,A TR 
H | a 
A 
* iz)? "y 
i 


borda Pre E ne 
g Pa FAE 
iaa Ey 

buy as 


Oei pap dat ia 
LIUF. hg d pr 


Ù puii € 


Gambar 5.41 Hasil check Mail. 


e) Untuk membalas surat elektronik yang telah dibaca kepada alamat yang 


mengirim pilihlah reply maka akan tampil seperti gambar 5.43 dan untuk 


meneruskan surat elektronik kepada pemilik surat elektronik lainnya pilihlah 


tombol forward maka akan tampil seperti pada gambar 5.44. 


161 | Halaman 


The Mindflash Team «marketingiimindfash com> 


loma = 


Dec 32 days ago] 





a 
=a Ae Spring” 


Tra bet arti ee ee ee ee ee ld AE 00 


Lad [sa di ad 
Pear P ME A A A a PA 
a Al 


‘LE GR ii aF EE Samael EN See. ee Ee 
dl A A E a 


aoe a eee DEEN 


p = 


—— 


doa Cea temen 
Mom Aram quia dam Td 
Bac 


=f = 





—— 


d o Desde. 





Gambar 5.42 Tombol reply atau forward 





T rm aw mua emu ance cour nd icd c Her a Dos Da oh 


È G S 


-Fp i E bh er eee 


Li MEcar dai Pi a 
Cm um DM PERS nnen A ig g Pian An AE 


Gambar 5.43 Tampilan Reply. 
162 | Halaman 


Ai | 


betel, Lab F 
La dl E. ILI I. 
Save Jable? oo jemi 
PA lA 0 O i 
Wegztubcen i ikarea 
Ari era Pepa der Legen 
Ï bo repi i ipa 
es 

fir + SS e 
Na a 
ones 

Me Dar A it Maa | 
=a 


imag Ja PR 
Vieh Misg pa $ de 1 La 
— anim 


Cad + $ Ex e ü [ " - — 
| =a E 
Tam = 
=e 
Lem L1 —M— — 
‘tem uri AE a Bt a 
mu I Mi LLLI eg 
Tp ond Mali 3. pam 
ar P - 
—À mem pila. 
Li d A pd ra e er irm ia Em gs P Var nm 
- ate Dem Biy Sei A ay feet a 
o ir a 
(oy mc m O AA > ATA ds ee 
a rd Sf : 
> P e nn MA 
a ra m na 


— SE 


las. Dmm te t TP 


a iam iai 





Gambar 5.44 Tampilan Forward. 


163 | Halaman 


Diskusikanlah 
Buatlah kelompok dengan anggota 3-4 orang 
1. Buatlah surat elektronik di gmail dan yahoomail 
(www.mail.google.com dan www.mail.yahoo.com) setiap anggota 
kelompok harus mendaftar di kedua penyedia surat elektronik gratis 
tersebut! 
2. Lakukanlah pengamatan untuk dua aplikasi webmail tersebut. 
3. Identifikasi bagian-bagian/komponen-komponen dari kedua aplikasi 
tersebut dan jelaskan fungsi-fungsinya! 
4. Apakah ada layanan lain didalam webmail yang ditawarkan oleh 


kedua aplikasi tersebut? Jika ada sebutkan dan jelaskan apa 


kegunaannya? 


5. Untuk pengisian lihat tabel 5.2 

6. Buatlah sebuah surat elektronik penawaran produk dan sebuah 
brosur (file brosur dalam bentuk word dan di-attachment-kan) jika 
telah selesai kirimkan ke alamat surat eletronik teman-teman 
anggota kalian untuk mengujinya jika hasilnya baik, kirimkan ke 
anggota kelompok yang lain untuk dilakukan pengamatan dan guru 
kalian untuk dilakukan penilaian. Table pengamatan aplikasi 
penyedia surat elektronik dan pengamatan surat elektronik dapat 
kalian. tambahkan komponen-komponen lain jika diperlukan! 


7. Buatlah kesimpulan dari dua kegiatan pengamatan yang kalian lakukan 





164 | Halaman 





Lembar Kerja 4 
Kelompok :.............. esen 


Alamat surat elektronik 
Nama Anggota 
E | A 
Bp O A 
EI O o 





Tabel 5.2 Pengamatan penyedia layanan surat elektronik 


Menu 


1. Compose 


Pengaturan 
1. Spam 


2. Template 


Layanan yang lainnya 


1) Chating 





165 | Halaman 


Capture hasil Gmail dan YahooMail (Caranya tekan alt # print screen pada keyboard) 


166 | Halaman 





Tabel 5.3 Pengamatan surat elektronik 





Mengakses surat elektronik menggunakan Outlook Express 2007 


Adapun langkah-langkah untuk mengakses surat elektronik menggunakan 
Outlook Express 2007 


1) Jalankan Outlook Express 2007 dengan cara (windows 7 





pilih tombol Start » All Programs > Microsoft Office > 
Microsoft Office Outlook 2007 atau pada windows 8 pilih icon Outlook 
2007. 


167 | Halaman 


2) Jika kalian kali pertama menggunakan aplikasi ini maka akan tampil seperti 


Gambar 5.45, Pilihlah tombol next maka akan tampil seperti gambar 5.46 


Outlook 2007 Startup 


Vérkome iz de Dial: 2007 Sirio Wizard, shah wi pide ypo raup fw 
process af conAguring Quidaok 2097, 





Gambar 5.45 Tampilan awal konfigurasi Outlook 2007 


A A 
bo bAa trar. Ha pa Ep E nige i E aa rard 





Gambar 5.46 Option untuk konfigurasi 


Pilihlah option yes dan tekan tombol next, maka akan tampil seperti gambar 
5.47 


168 | Halaman 


Mul era er sri bag oF eck Perai ter ect Term 





Gambar 5.47 Jendela isian akun 


Keterangan Gambar 5.47: 


a) Your name disikan nama kalian 

b) Email address diisikan alamat surat elektronik kalian (surat elektronik 
pada gmail contoh dewaarga@gmail.com) 

c) Password dan retype password diisikan kata sandi untuk login surat 


elektronik. 
Jika kalian telah selesai mengisi, tekanlah tombol next maka akan tampil seperti 


Gambar 5.48. 





Boo ii ip Pa oriri perdio camini eee WA Tir 
Legan do mra 





Gambar 5.48 Koneksi ke mail server 


169 | Halaman 


Jika berhasil maka akan tampil seperti Gambar 5.49 dan pilihlah tombol finish 


maka akan tampil Gambar 5.50. 


wi Bibh eemi re 
x Logon fo server and send a test e mal meszage 








Gambar 5.50 Tampilan awal Outlook Express 


170 | Halaman 


Mengunduh surat elektronik dari Server 


Untuk membaca surat elektronik, anda harus melakukan penerimaan(receive) 
surat elektronik dari server caranya adalah pilih menu tool atau tombol 
send/receive > akun surat elektronik kalian(contoh budayasaputu@gmail.com) 
5 inbox. Seperti pada Gambar 5.51. Jika telah selesai maka surat elektronik 


akan berada pada folder inbox kalian. 

































amm = calet Lila alen DY as ul y 
E pa = [NEG | Tang Tap he "m n 
n —] me | Bas — | 
_ = | - F " Fe us | -— A 
|j, amni Pec c T a Lo r a = ! 
ina | =F “| AA E j ee B NM 
rere e pee. eumd em] P » naa imma d eet poe ( 
hare | a | i T 
AA = bees — Tea inanis m eim a M s 1 : wol 
o E Ms m mba anig ^ Bini ja ii a a 2 - a 5 5 i 
baf HUFF a ps Pe bn eem Ulang Lia - mr 
Pa añil pis Lira PE 












A o o AN al Dic Ria EI 
lii D Wa Pear V opi caen rp [m bai 
j tata kapom era 
mme Peg es ae ae a a Paro Lar sa a Mea bla - =] [pi 
Puer Lain ieee ee a 
is H jeni di 
Dae rear pce eee ca -— | 
| ipag iii Tm Fi ba i Love la 
AE UA ZEUG 
— met | : inpri hy D uh c 
DPA A Canta selali melaherkan kebahagiaan, nanun URS 
€— manesi yang sering membangkitkan kesedihan. aes | 
Ad aa se ba klan E ai a lp 





Na rr ek 


| Q of B Tasks Furve completed soccessfulhy 


[.] Dor't ghow thes dialog box durng Send Recene 











Gambar 5.52 Progress pengambilan surat elektronik 


171 | Halaman 


Untuk membaca surat elektronik yang sudah diambil dari server yaitu: Pilih folder 


inbox? pilih pre header yang ingin di baca, lihat Gambar 5.53. 





Um be ims oum iim a 2 






i Bali tara méd os o Gengis 
T| Grmi E 















mE 
m E — i: 
I - a a 
5 lot d ms mon aaa ff cin ii, 
MAA mus dm < - 
= wm Loy: ia D Dc E T | = x 
o Gi) | [es 1 = 
3 pa mw Es 
, E Le] suem ru i 
| T Ia. : = 
| - i à ng Lin beeen Bord. fm LP a "HEAD Des LG Ee, im Pa 
ewes boom tie Le ge a i dari ae, Bae 
3 a dis e a mpm 
murum) EGER "AS O iq mug a 
(p Ema Tiu: EP 
Br i- 
rumen maar lan. da uan iati 
Eryx: Fan na 
mé a ee ee be ee rust EP uice Ege 
| a 7 P it Panah 
——— Lo E co a iain Lem 
= 
1: 
E = mam 
2 "RE cu le Mi 
bk A i) Rem PAR Pr im 
= 
ait 3 





Gambar 5.53 Membaca surat elektronik 


Untuk membalas surat elektronik yang telah dibaca tekan tombol reply maka 
akan tampil seperti Gambar 5.54 dan jika kalian telah selesai mengisi maka pilih 


tombol send untuk mengirimkan surat elektronik tersebut. 





— IE Le Tag Hara — | ai > 
dis ee n E EA A d | Ry |J is M 

s - "EE Mop 237 22323 4 M P wien 5 
Han ie usc Mum umm "wo E è ui Ù usma 
a buri Ini -: -— = m-—- o o a 








Teo o re ani a 
haa E Re ra 7 AAA 
From ee | eee rey Lia a rl 
ha Prol, Des do Jeti] ape ie 


Te barra peal m 
Sabri hij edar A ps AA 


== BB Chae al bai a ii rhe 
ej Pug Dad ks " Plu Se ee ah A a ee | 
| E. a i | 





Gambar 5.54 Reply 


Untuk membuat dan mengirim surat elektronik baru yaitu dengan cara pilih 


tombol new. Maka akan tampil seperti Gambar 5.55. to: di isi ke alamat 
172 | Halaman 


penerima, cc di isi jika akan ditembuskan/di kirim ke alamat surat elektronik 
yang lainnya, subjek di isi dengan judul dari surat elektronik yang akan dikirimkan 
dan isikan konten surat elektronik kalian dibagian body(kotak putih dibawah 
subjek). Dalam membuat surat elektronik di outlook 2007 sangat mudah seperti 


kalian berkerja dengan menggunakan Microsoft Word. 








Gambar 5.55 Untuk Penerima 


Beberapa menu yang sering digunakan dalam pengeditan konten surat elektronik 
saat membuat surat elektronik yaitu: 


a) Tab Message 





s hia i A A 


a : Cabs Bo "7 A a GS M tij w il mS n A y x: v 

i Pj = A Agens Cem APM jhn Didi Crd fer P abrir lpr 

> ft format Parties BI = à EFE z iw dE Bes ined dis BE has " F TU Lis * 4 " " 
Quan P Frag 


Fa 
Lie cae 1 Sime Tem 1 Mari Pubs F 


Gambar 5.56 Menu Message 


Pada menu message terdiri dari 6 grup yaitu 
1) Clipboard yang didalamnya terdapat beberapa fungsi yaitu: melakukan salin, 


menempelkan dan salin format suatu ketikan. 


173 | Halaman 


2) Basic Text yang didalamnya terdapat beberapa fungsi yaitu: mengatur 
ukuran, jenis,warna huruf, paragraf, penomoran. 

3) Names yang didalamnya terdapat beberapa fungsi yaitu: mencari dan 
memasukan kontak ke header dari surat elektronik. 

4) Include yang didalamnya terdapat beberapa fungsi yaitu: menyisipkan file, 
menambahkan file surat yang telah dibuat, menambahkan kartu nama, 
kegiatan dalam kalender dan signature. 

5) Option yang didalamnya terdapat beberapa fungsi yaitu: penanda surat 
sudah di kirim, dan keamanan. 

6) Proofing yang didalamnya terdapat beberapa fungsi yaitu: pengecekan 


ketikan. 


b) Tab Insert 





nia 


TE Larco - 


p El ate Ki. Katy 


prado d: Sed 
Laat 


Gambar 5.57 Tab insert 


Menu insert terdiri dari 6 grup yaitu: 

1) Table memiliki fungsi untuk membuat table. 

2) Illustrations memiliki beberap fungsi yaitu untuk memasukan gambar, clip art, 
bentuk, smartArt dan grafik. 

3) Links memeliki beberapa fungsi yaitu membuat hyperlink(pindah ke suatu 
halaman) dan bookmark. 

4) Text memiliki beberapa fungsi yaitu membuat text box, word art, drop cap 
dan memasukan tanggal, waktu dan objek. 

5) Symbol memiliki beberapa fungsi yaitu membuat rumus matematika 


(equation), symbol, garis horizontal. 


174 | Halaman 


c) Tab Format 





s, Merit rire Piel eri Farms "rii " 
» p = Lx O = a Hi rea 
; Cobb Body " E E HO - A 
A db Baz A ay i H by PA, X "ym 
an ame IM A 


Wie y BO plea ar SA EERE So 


Esrit Ai Lae 
d PA T uon 


La 3 Vue E finde i insti i "ll Lata 


Gambar 5.58 Tab format 


Pada menu Format Text terdiri dari 6 grup yaitu: 

1) Clipboard yang didalamnya terdapat beberapa fungsi yaitu: melakukan salin, 
paste dan salin format. 

2) Font yang didalamnya terdapat beberapa fungsi yaitu: mengatur ukuran, 
jenis, warna huruf, merubah ketikan menjadi tebal, miring dan garis 
bawah,pangkat (super script), subscript. 

3) Paragraph yang didalamnya terdapat beberapa fungsi yaitu: mengatur 
paragrap, numbering, bullet, line spacing border. 

4) Style yang didalamnya terdapat beberapa fungsi yaitu: mengatur style ketikan 
yang telah dibuat. 

5) Zoom yang didalamnya terdapat beberapa fungsi yaitu: memperbesar area 
kerja. 

6) Editing yang didalamnya terdapat beberapa fungsi yaitu: untuk mencari, 


mengganti ketikan dan memilih objek. 


175 | Halaman 


Info 
Konfigurasi manual Outlook Express 


internet E mal Seite 
Bach of Fue sies int pur ed Dope ar rad UE a 


Desa Account Settings 


Af re aor Hr ip I oprmabon Ae a, ni 
recomend vex Es yr cs by di Ep 
butian below. (Faequiner network cones fon 


Jen dispar? ER. 


Ku dan ng Secure Perai Anisa an TAN 








Gambar 5.59 Konfigurasi manual Outlook Express 





176 | Halaman 





Lembar Kerja 5 


Kelompok SEA AA oran 


Nama Anggota 





Be Là je ge má idem Ze 
Bagian : Menu 


Penjelasan 


177 | Halaman 








“iNew + NX a a EG a a ra = 
I Spam E igam M acus ” Whitelist j 





Bagian 


Penjelasan 









pes. <a 7| ^3 Imbox — | Humar. Fruit amd Prison Gangs: Top Papers this week on Ml 954 
pete "erc nee 7) Acodemiaedu [o basni | 
Eo a E ]| Academia edu Weekty Digest inonicationsiir acadenia-ealcom ad JNE) 

l J pani Em | aa AT Ker pra aa SETIF T mw Enc JSA Da 
a " Kea P echar) m m Belaga EN DE 

ut P cenar 3 an 
fus 127820153 Holz GI Latin eh 
JAA tiid mma apia BRAM 
x Ëi misra Pk - x nnn 
* 






^d Daarte Peur 





2] 
LRA Kp i 


Top Papar of Acad sed ihis eel 


] Managing prison paños. Results bom a curry ol | 
Tr Pi ja o az | 
=z 


HO Se Peer ey ct eres Pres ee | 
ES ym gg 1 ' T Tar nn ra Pri E 
Arum oL | fE -e ii Tae rimis Probi E ion Mp ere 

E "4 


dl ik 








Bagian 
Penjelasan 


178 | Halaman 


Bagian/Komponen Aplikasi 
ee — 
ane 1] 
Pew E | 00007 


a S 


Kesimpulan 








Diskusikanlah! 


Buatlah kelompok yang terdiri dari 3-4 orang, Carilah sebuah website penjualan 
online, Lakukanlah pendaftaran/subcribes untuk mendapatkan surat elektronik 
komersial dari perusahaan tersebut(newsletter), Analisalah surat elektronik 
tersebut dari segi desain, isi, call to action, bagian-bagian dari surat elektronik! 


Setelah selesai tulis hasilnya pada kertas dan sampaikan pada pembelajaran. 


179 | Halaman 





Tugas Individu 
Buatlah surat elektronik komersial! 


Sebagai acuan kalian dapat mengikuti langkah-langkah berikut: 


D » 2 D c 
Lembar Kerja 6 


1. Perencaanaan: Tentukan tema, jenis surat elektronik, tujuan, lama 








pengerjaan, target konsumen, Call to action, Konten(Gambar, teks atau 


animasi). 


Diisiikan tema surat elektronik misalkan perangkat 
lunak 


Jenis Surat Diisikan jenis surat elektronik komersial misalkan 
elektronik newsletter 
Komersial 


Tujuan Diisikan tujuan dari pemasaran menggunakan surat 
elektronik misalkan konsumen mengupdate antivirus 
dan mengupgrade antivirus dengan mendapatkan 
diskon 10% 


Diisikan lama pengerjaan misalkan: 5 hari kerja 


Target Konsumen Diisikan target konsumen misalkan umur, jenis 
kelamin, jumlah konsumen dan sebagainya 


Konten Diisikan 
Teks 
misalkan pada bagian 
subjek : Update Anti Virus 2013 
footer : link unscribes dan teruskan ke teman 
Gambar : logo perusahaan dan icon antivirus 


180 | Halaman 





Typography Diisikan jenis font yang digunakan dan ukurannya 
Warna Diiskan warna yang digunakan 


Call To Action Diisikan call to action yang digunakan misalkan 





“Update Sekarang” 


Layout(sketsa): 


2. Setelah selesai merencanakan selanjutnya adalah membuat surat elektronik. 
Untuk membuat surat elektronik kalian dapat menggunakan Microsoft 
Outlook agar lebih mudah. 

3. Lakukan pengujian, kirimkan ke teman anda kemudian amati hasilnya jika 
ada ketidaksesuain perbaikilah 


4. Kirimkan ke surat elektronik guru kalian untuk dinilai 


181 | Halaman 


C. Rangkuman 


Email marketing adalah teknik pemasaran menggunakan media internet dan 
surat elektronik dengan tujuan menjalin hubungan dan menyampaikan pesan 
pemasaran (promosi) untuk menarik pelanggan 

Email marketing dibagi menjadi 2 yaitu: 

1. Surat elektronik promosi(email promotion) dan 


2. Retention-based e-mails(aka newsletter) 


Dalam mengrim surat elektronik harus mematuhi etika pengiriman surat 


elektronik yaitu: 


1. Jangan mengirim surat elektronik dengan lampiran (attachment) yang terlalu 
besar (lebih dari 512 kB). 

2. Jangan mengirim lanjutkan (forward) surat elektronik tanpa berpikir kegunaan 
bagi orang yang dituju. 

3. Selalu isi kolom subjek, jangan dibiarkan kosong. 

4. Dalam mengutip tulisan orang lain, usahakan mengutip sesuai dengan hal 
yang ingin disampaikan, lebih baik tidak mengutip seluruh tulisan orang itu: 

5. Jangan menggunakan huruf kapital karena dapat menimbulkan kesan anda 
berteriak. 

6. Gunakan kata-kata dengan santun. 


format penulisan surat elektronik adalah sebagai berikut: 
namapengguna@domain.com 


alamat tersebut dibagi menjadi 3 bagian yaitu 


a) namapengguna merupakan identitas pengguna atau ID atau nama kotak 
surat 

b) @, dibaca “af”, yang dalam bahasa Indonesia diartikan “lokasinya di...” 

c) domain.com merupakan nama domain tempat e-mail itu berada misalkan 
www.yahoo.com, www.gmail.com dan sebagainya. 


Contoh: antonprawira@yahoo.com dibaca antonprawira at yahoo.com 
182 | Halaman 


Bagian dari surat elektronik 


> © OG O O D 


) 


Preheader 

Header 

Subyek Line 
Personalisasi Ucapan 
Body(tubuh) 


Footer 


Aplikasi Surat elektronik dibagi menjadi 2 yaitu webmail(contoh gmail dan yahoo 


mail) dan mail client(contoh outlook express, thunder bird) 


D. Tes Formatif 


> ee YS eS 


Jelaskan pengertian email marketing? 

Sebutkan 2 jenis surat elektronik komersial! 

Sebutkan 3 etika pengirman surat elektronik! 

Sebutkan bagian-bagian surat elektronik! 

Jelaskan format penulisan surat elektronik? 

Ketika anda mengisi formulir pendaftaran email berapakah minimal 


karakter password yang anda harus isikan dan harus terdiri dari apa saja? 


E. Kunci Jawaban Tes Formatif 


1. 


Email marketing adalah teknik pemasaran menggunakan media internet 
dan surat elektronik dengan tujuan menjalin hubungan dan 
menyampaikan pesan pemasaran (promosi) untuk menarik pelanggan 
Surat elektronik promosi(email promotion) dan Retention-based e- 
mails(aka newsletter) 


Etika pengriman surat elektronik yaitu: 


a) Jangan mengirim surat elektronik dengan lampiran (attachment) yang 
terlalu besar (lebih dari 512 kB). 

b) Jangan mengirim lanjutkan (forward) surat elektronik tanpa berpikir 
kegunaan bagi orang yang dituju. 


c) Selalu isi kolom subjek, jangan dibiarkan kosong. 


183 | Halaman 


e) 


f) 


Dalam mengutip tulisan orang lain, usahakan mengutip sesuai 
dengan hal yang ingin disampaikan, lebih baik tidak mengutip seluruh 
tulisan orang itu: 

Jangan menggunakan huruf kapital karena dapat menimbulkan kesan 
anda berteriak. 


Gunakan kata-kata dengan santun. 


4. Format penulisan surat elektronik 


format penulisan surat elektronik adalah sebagai berikut: 


namapengguna@domain.com 


alamat tersebut dibagi menjadi 3 bagian yaitu 


a) 


b) 


c) 


namapengguna merupakan identitas pengguna atau ID atau nama 
kotak surat 

@, dibaca “at', yang dalam bahasa Indonesia diartikan “lokasinya 
di...” 

domain.com merupakan nama domain tempat e-mail itu berada 


misalkan www.yahoo.com, www.gmail.com dan sebagainya. 


Contoh: antonprawira@yahoo.com dibaca antonprawira at yahoo.com 


3. Bagian dari email 


Preheader 

Header 

Subyek Line 
Personalisasi Ucapan 
Body(tubuh) 


Footer 


4. Minimal 8 karakter harus terdiri dari angka dan huruf 


184 | Halaman 


Kegiatan Belajar 6 





IKLAN PAY PER CLICK (PPC) 


A. Tujuan Pembelajaran 


Setelah mempelajari kegiatan belajar 6 peserta didik mampu. 
Memahami konsep PPC. 
Memahami Optimasi cara memantau kinerja PPC. 


Memahami konsep AdWords. 


Mengetahui cara menggunakan AdWords. 





185 | Halaman 


B. Uraian Materi 


loko komputer 


Toke Komputer Oniina - hlibli com E. 

EB wew mena cm - | ia 
Desakan Anaka Komputer Bertuala de Está có Canlan D 17 Bukan Uas Komp uter Terbaru 

: ; Hel Share Kare Ara Gone T 
erat PL Alahai MEL Pagar ada £ GPS Peraga Prd Komputer B Son 


TVLED A LCD Digicam. SLEL Carncotdes 


Fa Un hà LA lora e Loa zl pa 


— E T — Ww Reha DoS = 
Toke Komputer rino - sale Produk IT, Aksesoris Komputer Magn vim imde. ding. d 
Kar Dun rah Cedar Coins cun Plon tbe TAnpa 


Toko Komputer? 


Tip Search dar Englesh result end Yoo can epacify yoor saaech angan Tm TaREDD cO d Momputer " 

Pretenences Mirra Hama Berbadan ia Oaia 
Harga di MNC Shop, Agro Badergal 

dekaraNogtebook com Toko Komputer Belanja Oni Harga Murah 

www gikarinnolebook com + Transit Dia page Tokao Gadget Onane 

Qab Bday E Aari Laplop. dahi PC Mapcla Piarger. Misdem P Hoighin, Tar pana cien co a Taka gee coman 7 

Laptop Lengkap $ Daranai Ker di bobo duo | laaja orina. bia COC Big ade edi ah Dec di Painan 
Supe: Sag Kek Sio Koran 

Bhinneká Cam. Toke Onkne Komputer, Gadgel, Fologsah, Elektronik, "ro 

aw Danica COITV. » Trance tros age i 

Toko Onine Ms 1 daa Tertera di aieeaa dgan paik LERGRAP. Kualitas 

TERJAMIN Hasga MURAH CHOLAN 08, San GRAN Pengaman 


^ m T i i 
taj ym dap] 7*9 LES J| Fr LI (bs Az 13 


Gambar 6.1 Iklan Adwords 





186 | Halaman 


1. Konsep Pay per Click 


Pay per Click atau Biaya per klik dalam bahasa Indonesia merupakan sistem 
pengiklanan menggunakan media internet dimana pemasang iklan akan dikenai 
biaya ketika pengguna internet meng-klik iklan yang ditampilkan pada halaman 
web. Cara beriklan biaya per klik, paling sering digunakan oleh mesin pencari 
seperti Google, Yahoo, dan MSN bahkan pada web media sosial seperti 
facebook. Selain itu sistem biaya per klik digunakan juga pada iklan banner, 
direktori belanja seperti Nextag dan Shopping.com. Ada beberapa langkah jika 


Anda ingin beriklan menggunakan biaya per klik yaitu. 


Membuat konten dari iklan yang akan ditawarkan. 
Membuat salinan iklan yang akan ditampilkan. 
Menentukan lokasi atau tempat iklan ditampilkan dalam web. 


Memilih kata kunci yang digunakan agar iklan dapat ditampilkan. 


o c oc D 


Mengatur biaya yang harus dikeluarkan setiap iklan yang diklik. 





ES Shoppin goo MEL Ar Pou zr? ET Val. (ma 


TE p" *— 7 : 
a Holiday Gilt Guide 
2013! 
s 


, Shap by Departments 
Shopping.com's Holiday Gift Guide Tor 20131 


Fw [s Mese Popular Leh Por E 





Top Brands 


Gifts for Pets 


Popular peoducts i Dégital Cameras 


== — Mi. = » 


Gambar 6.2 www.shopping.com 


187 | Halaman 


Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan oleh penyedia iklan biaya per 
klik(platform PPC) adalah. 


Melakukan pengecekan iklan sesuai aturan(pedoman editorial) 
Menampilkan iklan sesuai dengan permintaan pencarian(kata kunci) atau 
kriteria yang lain. 

c. Menentukan peringkat atau posisi iklan berdasarkan tawaran maksimum 
pengiklan dan keterkatian/relevansi iklan yang meliputi klik per tayang (click- 
through rate [CTR]), salinan iklan, kata kunci dan halaman arahan/web yang 


dituju dengan relevansi pencarian). 


Jenis Iklan PPC pada Adwords atau yang lainnya biasanya berupa teks 


(ditampilkan berupa teks pada iklan Search, Display dan Social Networks). 


Iklan Text PPC mengikuti struktur dasar yang sama yaitu: 


Kepala(header) 
Dua baris salinan iklan, yang dapat ditampilkan pada satu 
baris 


www.DisplayURL.com 
(tujuan URL) 





URL(Uniform Resource Locator) yang ditampilkan (URL display) belum tentu 
URL yang pengguna akan klik dan menuju ke suatu halaman web (URL tujuan). 
URL display kadang-kadang juga disebut vanity URL. URL display harus domain 
yang sama dengan URL tujuan. Google akan hanya menampilkan satu iklan per 
URL tampilan. 

Contoh: 


Roti unyil 


Roti kecil, lezat, dan beragam rasa 


Bebas biaya antar untuk pembelian diatas Rp. 500.000,- daerah 


bogor 





188 | Halaman 


Ketika kalian membuat sebuah iklan teks PPC, kalian akan dibatasi dalam 


penggunaan karakter. Berikut adalah pedoman editorial dari Google AdWords. 


a. Kepala(heading): maksimum 25 karakter. 

b. Line 1: maksimum 35 karakter. 

c. Baris 2: maksimum 35 karakter. 

d. URL Tampilan: maksimum 35 karakter. 

e. Tidak ada tAnda seru berulang. 

f. Tidak ada kata ditulis dalam huruf besar semua. 

g. Tidak ada kata-kata omong kosong dapat digunakana. 

h. Tidak ada klaim "terbaik", "nomor satu" atau superlatif dapat digunakan kecuali 
dapat diverifikasi oleh pihak ketiga. 


i. Nomor produk dapat digunakan. 


Kebanyakan iklan PPC, biasanya tidak terdapat gambar untuk melengkapi teks. 
Oleh karena itu menulis salinan iklan yang efektif adalah sebuah keterampilan 
penting untuk iklan PPC. Memasukkan kata kunci pencarian dinamis ke dalam 
salinan iklan yang muncul atau menggunakan kata kunci dalam salinan iklan. 
Gunakan kata-kata menarik dan mengajak sehingga pengguna tahu apa yang 
harus dilakukan dan apa yang diharapkan, misalkan: coba sekarang, mendaftar 
sekarang, beli sekarang. Banyak pengiklan menempatkan tawaran dalam salinan 
iklan, seperti diskon atau penawaran voucher, jasa seperti pengiriman gratis, 


belanja aman atau pengiriman cepat. 


Untuk iklan PPC di Facebook Anda dapat memanfaatkan teks dan gambar. Iklan 
PPC Facebook dapat digunakan untuk mengarahkan lalu lintas ke aset di 
Facebook (sebuah halaman, event, aplikasi atau kelompok), atau dapat 


digunakan untuk mengarahkan lalu lintas ke eksternal website web. 


189 | Halaman 


Adverike on Facebook 


Chia Fi o rhozksn 


Gambar 6.3 Pembuatan iklan di Facebook 


Sumber: www.facebook.com 


Sebuah iklan Facebook terdiri dari. 


a. 


Judul (25 karakter maksimum), yang terkait dengan URL tujuan (atau 
Facebook destination). 

Gambar (110 x 80 piksel). 

Badan teks (135 karakter maksimum). 

konteks sosial, yang memungkinkan pemirsa untuk melihat iklan yang 


mereka teman-teman telah berinteraksi dengan iklan ini. 


Iklan PPC ada juga yang berbentuk banner, dapat statis atau dinamis termasuk 
rich media dengan link atau URL yang banyak dan video banner. 


190 | Halaman 


2. Optimasi PPC 
Bagaimana Anda tau iklan Anda bekerja dengan baik? Apakah iklan yang Anda 


buat sudah bekerja optimal? Untuk menjawab hal tersebut ada beberapa faktor 


dapat Kalian lakukan yaitu. 


a. Memilih Kata Kunci yang Tepat 
Ketika kalian akan beriklan menggunakan PPC maka mesin pencari 
membutuhkan kata kunci sebagai acuan agar iklan dapat ditampilkan. Kalian 
harus dapat membuat Daftar kata kunci yang tepat. Sebagai gambaran pada 
Google AdWords menggunakan jenis pencocokan berikut. 
1) Luas (Broad) 
Dengan cara ini, iklan kalian akan muncul sesuai dengan kata kunci yang 
dimasukan, mengandung kata kunci tersebut dan kata-kata dengan urutan 
apa pun, serta beberapa variasi kata kunci (salah eja dan sinonim). 


Katakanlah Anda telah memilih kata kunci berikut. 


Kata Kunci : Mobil Cepat 


Iklan Anda dapat muncul untuk semua pencarian berikut : 


Mobil Cepat 

Mobil Sport Cepat 
Internet Cepat 
Motor cepat 
Masakan cepat saji 
Mobil 1500 CC 
Adu cpat 





191 | Halaman 


2) Frase(Phrase) 

Pencocokan frase, dilambangkan dengan tanda kutip pada kata kunci( "Frase 
match") berarti iklan Anda akan muncul hanya untuk istilah pencarian yang 
memiliki kata kunci yang ada di dalamnya, dalam urutan yang sama, meskipun 


kata lain mungkin juga berada dalam istilah pencarian. Contoh. 


Kata Kunci : “Mobil Cepat" 


Iklan Anda dapat muncul untuk semua pencarian berikut : 


Mobil Cepat 


Mobil Cepat Sport 
Mobil Cepat Merah 


Balap mobil cepat 


Tetapi tidak untuk : 
Mobil sport cepat 
Sport Mobil 





3) Sama persis(Exact) 
Sama persis, dilambangkan dengan tAnda kurung siku ([sama persis]), 
berarti iklan tersebut hanya akan muncul untuk istilah pencarian sama persis 


dengan kata kunci yang dipilih. Contoh. 


Kata Kunci : [Mobil Cepat] 

Iklan Anda dapat muncul untuk semua pencarian 
berikut : 

Mobil Cepat 


Tetapi tidak untuk : 


Mobil sport cepat 
Sport Mobil 

Mobil Cepat Sport 
Mobil Cepat Merah 





192 | Halaman 


4) Negatif(Negative) 
Pencocokan negatif, dilambangkan dengan menggunakan tAnda dash di 
depan kata kunci(-negatif), berarti iklan Anda tidak akan muncul dalam 
pencarian menggunakan kata itu, tidak peduli apa kata-kata lain yang 


digunakan. Contoh. 


Kata Kunci : Mobil Cepat -Sport 


Iklan Anda dapat muncul untuk semua pencarian 


berikut : 
Mobil Cepat 


Tetapi tidak untuk : 
Mobil sport cepat 
Sport Mobil 

Mobil Cepat Sport 





193 | Halaman 





Lembar Kerja 1 


Kata Kunci 


Hasil Pencarian Bunga mawar | “bunga mawar’ | [bunga mawar] | Bunga -mawar 


Beli bunga mawar 





Telitilah lebih jauh!, Lakukanlah pengamatan hasil pencarian menggunakan kata 
kunci tertentu(misalnya toko komputer). Bandingkanlah hasil antara mesin 
pencari Google dan Yahoo dengan menggunakan kata kunci tersebut! (silakan 
Anda ganti kata kunci sesuai dengan yang Anda pilih dan Isikan alamat website 
yang tampil pada kolom yang kosong).Apakah hasil pencarian Google dan 
Yahoo sama?Atau ada beberapa hasil yang sama? Buatlah kesimpulan! Tulislah 


hasilnya di kertas dan ungkapkan dalam pembelajaran. 


Hasil Pencarian 
Kata Kunci 
bunga mawar 


“bunga mawar” 


[bunga mawar] 





194 | Halaman 


Pengiklan dapat menetapkan kata kunci sebanyak yang mereka ingin 
untuk sebuah iklan, tetapi hanya satu iklan untuk setiap URL yang akan 


ditampilkan. Jika dua pengiklan menawar untuk domain yang sama, 


hanya satu yang akan ditampilkan. Iklan yang ditampilkan berdasarkan 


pada tawaran dan kualitas iklan. 





b. Bahasa dan Lokasi Iklan 

Saat beriklan, kalian dapat melakukan pemilihan lokasi/geografis dan bahasa, 
atau disebut geo-targeting, Penargetan ini bertujuan agar kalian tahu bahwa lalu 
lintas website yang kalian miliki berasal dari pengguna internet yang relevan yaitu 
berdasarkan lokasi dan bahasa yang mereka gunakan. Misalnya, Kalian hanya 
ingin iklan untuk pencarian bahasa Inggris di Asia, atau bahasa Inggris 
pencarian di Indonesia. Maka kalian tidak perlu membayar atas lalu lintas yang 


tidak diinginkan atau diluar area penargetan iklan. 


c. Perilaku dan Demografi 

Iklan PPC juga dapat ditargetkan berdasarkan perilaku pribadi. Dengan Iklan 
Facebook, iklan dapat ditargetkan berdasarkan profil orang(demografi), 
pengaturan dan perilaku yang dilakukan di Facebook. Kalian dapat menargetkan 


iklan berdasarkan beberapa hal berikut. 


1) Jenis Kelamin 

2) Lokasi 

3) Status hubungan 

4) Kelompok Umur 

Anda juga dapat menargetkan berdasarkan. 
1) Suka dan kepentingan 


2) Interaksi dengan merek/produk 


d. Menambah Ekstensi advert 

Google khususnya sering bereksperimen dengan cara-cara menambah informasi 
untuk iklan PPC. Ini disebut sebagai Ekstensi Iklan. Untuk pengiklan PPC, 
195 | Halaman 


Ekstensi Iklan menawarkan cara untuk mendapatkan informasi tambahan yang 


ditampilkan pada iklan PPC tanpa mempengaruhi batas iklan salinan stAndar. 


Saat ini, Google menawarkan lima ekstensi Iklan PPC teks. 


1) 


Perluasan Lokasi 

Perluasan lokasi untuk iklan lokal memungkinkan untuk menambahkan 
informasi lokasi dan gambar untuk iklan. Untuk menggunakan ekstensi ini, 
akun AdWords dan Bisnis Lokal( www.google.com/local ) perlu dihubungkan. 

Sitelinks Iklan 

Sitelinks Iklan memungkinkan untuk menampilkan hingga empat link, masing- 
masing link dengan tujuan URL yang berbeda. Untuk Link teks stAndar 
dibatasi hingga 35 karakter. Dengan Sitelinks Iklan memungkinkan untuk 


mengarahkan pengguna ke web atau tempat yang lebih relevan. 


Official figleaves Site 


Sexy lingerie to everyday basics, with fast delivery & free returns! 


figlaavitrs Con 
Women's Holiday Shop 20% Of Elle Macpherson 
Bridal Liner Taglar fae Dua 


Gambar 6.4 Contoh sitelinks iklan 


Sumber: Rob Stokes dan The Minds of Quirk, Emarketing The Essential Guide To Digital 
Marketing 2011 


3) 


Ekstensi Telepon 
Perpanjangan telepon memungkinkan Anda untuk menampilkan nomor 


telepon lokal di garis bawah iklan yang teks stAndar. 


Ekstensi produk 
Dengan menghubungkan akun AdWords ke akun Google Merchant Center 
dan menyediakan feed produk, Anda dapat menyertakan gambar produk di 


PPC iklan bila tersedia. Hal ini sangat berguna bagi pengiklan eCommerce. 


196 | Halaman 


Buy Ski Clothes 
Hack 
= Tg H 





xynchro . zynchro mecha $140.00 Woman Synchro Ski 
4279.95 £275.95 $279.95 498 99 $109.93 


Gambar 6.5 Contoh ekstensi produk 


Sumber: Rob Stokes dan The Minds of Quirk, Emarketing The Essential Guide To Digital 
Marketing, 2011 


5) Penjual Ratings Ekstensi 
Google akan mencoba untuk mencocokkan domain yang digunakan dalam 
iklan untuk meninjau web untuk menampilkan peringkat dari informasi 
bersama-sama dengan iklan teks. Hal ini sangat berguna jika Anda memiliki 


peringkat yang sangat baik! 


riedel wine glasses Search 
PAN 32°) BS: AN SEA s - 
Riedel - Lowest Pnce 


WineErnihusaet comRiedel in-Steck & Ready To Shop Today Lowest Paces On Riedel. Gaaranteed 
"Nia rt ari m ho! eae m T aln url In ira 






Riedel - Free Shippin 





Seth idas cor'Riedel — Ne acihcial sales or claamt. Just great gatvice & lowes! paces 


Riedel - Free Shipman 
WineStut comvRiedel Buy Riedel Al the Lowes! Paces Ever Great Berate, Froo Shipping 





Gambar 6.6 Contoh Rating penjualan 


Sumber: Rob Stokes dan The Minds of Quirk, Emarketing The Essential Guide To Digital 
Marketing, 2011 


e. Penawaran dan Peringkat 
Seorang pengiklan PPC harus menentukan 


x. T Lelang Vickrey adalah suatu 
nilai maksimum pembayaran setiap iklan yang 


jenis lelang dimana para 


diklik dan memutuskan nilai tawaran tersebut penawar tidak saling 


untuk setiap kata kunci yang dimasukkan untuk Mitad 
iklan. Tawaran ini disubut CPC(Cost per Click) MEN ENESNEN ENS 





197 | Halaman 


maksimum, atau CPC Maks, Setiap kali permintaan pencarian data dimasukkan, 
mesin pencari menjalankan lelang untuk menentukan iklan mana yang akan 
ditampilkan berdasarkan penawaran tertinggi, lokasi dan kata kunci. Lelang ini 
dikenal sebagai Generalised Second Price (GSP), yang merupakan variasi pada 


lelang Vickrey. 


Dalam lelang GSP, setiap pengiklan akan membayar tawaran dari pengiklan di 
bawahnya, ditambah kenaikan stAndar (biasanya $ 0,01, jika kurs Rupiah 
terhadap dolar adalah Rp.10.000, maka kurang lebih Rp.100 ), untuk setiap klik 
pada iklan. Katakanlah terdapat tiga pengiklan Anton, Budi dan Siska, mereka 
bertiga melakukan penawaran yaitu Rp.25.000,-, Rp.30.000 dan Rp.23.500 pada 
kata kunci yang sama. Mesin pencari telah menetapkan harga minimum Rp. 
20.500,- pada kata kunci yang sama. Berikut adalah bagaimana iklan akan 


diposisikan, dan berapa banyak para pengiklan akan membayar untuk tiap klik. 


Tabel 6, 4 Peringkat dan biaya tiap klik 





Hal ini akan berbeda ketika iklan tampil berdasarkan faktor peringkat, Dalam 
Google AdWords, ini dikenal sebagai Angka Mutu (Quality Score(QS)). Angka 
Mutu diterapkan pada kata kunci, grup iklan dan tingkat akun. Sehingga penting 
bagi kalian untuk menjaga Skor seluruh account yang dimiliki berkualitas baik, 
karena mempengaruhi peringkat dan biaya per klik. Skor Kualitas peringkat 


ditentukan oleh faktor-faktor antara lain: 


1) Relevansi kata kunci untuk istilah pencarian. 

2) Relevansi salin iklan tersebut ke istilah pencarian. 

3) Relevansi halaman website arahan dengan istilah pencarian. 
4) Track Record CTR(clickthrough rates) iklan tersebut. 


198 | Halaman 


Nilai Skor kualitas dapat di peringkat sebagai berikut. 


1) Bagus(8, 9, 10): Kata kunci sangat relevan dan QS tidak perlu perbaikan. 

2) OK (5, 6, 7): Kata kunci relevan, tetapi masih bisa mendapatkan keuntungan 
dari QS tinggi. 

3) Buruk (1, 2, 3, 4): Kata kunci ini tidak relevan dan QS perlu perbaikan. 


f. Konversi dan Harga Klik-Tayang 

Mesin pencari dalam menentukan iklan mana yang akan tampil melihat faktor- 
faktor lain seperti relevansi, tujuannya adalah mencoba memastikan bahwa tidak 
hanya yang berkantong tebal yang dapat di posisi teratas sebagai pengiklan. 
Mesin pencari memastikan bahwa pengguna menemukan iklan yang relevan, jika 
tidak maka pencari informasi akan cenderung kurang atau tidak sama sekali 
mengklik iklan yang ditawarkan. Jika tidak ada iklan yang diklik berarti tidak ada 
pendapatan. Iklan dengan peringkat teratas biasanya memiliki rasio klik per 


tayang tertinggi (RKT) dan pengiklan mendapatkan hasil klik maksimal. 


Kalian mungkin berpikir, lebih banyak klik, lebih baik, tetapi hal itu belum tentu 
demikian? Berada di posisi teratas berarti Anda akan membayar lebih banyak per 
klik. Banyak klik pada harga yang lebih tinggi dapat menguras anggaran kalian. 
Selain itu, banyak orang mengklik hasil pencarian yang terletak dibagian teratas 


tanpa membaca teks tersebut iklan atau tidak. 


CTR sebuah iklan adalah clicks/impression . Tingkat konversi dari sebuah iklan 
adalah konversi / klik . Biaya per tindakan ( atau biaya per setiap konversi ) 
adalah total biaya kampanye/ jumlah konversi. Biaya rata-rata per klik adalah 
total biaya kampanye/jumlah klik. Sebagai pemasang iklan, Anda perlu 
mengetahui nilai setiap konversi. Anda perlu mengetahui hal ini sehingga Anda 


tidak membayar terlalu banyak untuk klik Anda. 


g. Website Tujuan 

Iklan PPC tidak hanya tentang menciptakan iklan dan penawaran untuk kata 
kunci. Proses berlanjut setelah seorang pengguna internet mengklik iklan. 
Halaman yang pengguna internet tuju dengan mengklik sebuah iklan disebut 


halaman arahan. Halaman arahan dapat membuat atau menghancurkan 


199 | Halaman 


kampanye iklan. Karena buruk dalam tampilan dan target yang tidak jelas. 
Kampanye PPC akan mengirim semua pengguna ke halaman depan web. 
Kampanye convert yang akan memastikan bahwa pengguna mendarat di 
halaman yang relevan dengan apa yang konsumen inginkan. Mengirimkan 
pengguna ke halaman rumah memberikan mereka banyak pilihan lain untuk 
memilih. Sebagai contoh, jika seseorang mencari " Canon EOS 450D ", 
Pengiklan yang kurang baik akan mengirimkan konsumen ke www.canon.co.uk. 
Sebuah kampanye yang lebih baik akan mengarakan pengguna ke halaman 


yang dituju dengan URL: 


www.canon.co.uk/For Home/Product Finder/Cameras/Digital SLR/EOS_450D/ 


ndex.asp 


Halaman arahan juga menunjukkan relevansi dengan mesin pencari, yang dapat 
meningkatkan angka mutu dari iklan tersebut, dan pada gilirannya menurunkan 
BPK kata kunci. Menambahkan halaman ke website web yang kaya kata kunci 
juga dapat membawa manfaat SEO(Search Engine Optimising). Kampanye PPC 
sering memiliki ribuan kata kunci, yang berarti bahwa ada akan banyak halaman 
arahan yang akan dibangun! Atau membuat halaman arahan yang dinamis. 
Cobalah selalu berpikir layaknya konsumen, kira-kira apa yang mereka harapkan 
ketika mengklik iklan?. Ketika kalian menjual produk maka halaman arahannya 
harus ke detail produk yang didalamnya terdapat langkah selanjutnya yang harus 
dilakukan oleh konsumen seperti tambahkan kedalam keranjang belanja, 


mendaftar newsletter. 


h. Pelacakan 

Bagaimana Anda mengetahui konsumen mengakses/mengklik iklan yang 
ditayangkan?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut Anda perlu menggunakan 
pelacakan konversi yang tepat. Pelacakan konversi biasanya dilakukan dengan 
pixel pelacakan kecil yang ada di konversi halaman konfirmasi dari website. 
Google AdWords menawarkan konversi tag pelacakan, yang memungkinkan 
Anda untuk melaporkan pada AdWords kampanye melalui konversi. Dalam 
rangka untuk melacak banyak jaringan lain, diperlukan, pelacakan pihak ketiga 
misalnya www.wordtracker.com. Jika Anda mengirimkan lalu lintas ke website 


web yang menggunakan Google Analytics, Anda dapat menggunakan pelacakan 


200 | Halaman 


kampanye untuk melacak dan melaporkan kampanye yang mengarahkan lalu 


lintas ke website. 


3. 


a) 


Wo Rina Md $ Osis 





"Era utei y 






Reveal high-performing 
keywords In minutes. 


TT p de tas aa arm 
e AAA | Y p J yi L 
Istanyouieseareh  — — Aj 


Gambar 6.7 www.wordtracker.com 


Menyiapkan Kampanye PPC 
Perencanaan 


Agar kampanye Anda sukses. Anda perlu melakukan analisis online dan offline 


dari bisnis/produk yang akan ditawarkan, tujuan/target, demografi pelanggan, 


pesaing, dan cara beriklan atau ukuti acuan 5W1H (what, when, where, who, why 


dan how) misalkan. 


1) 
2) 
3) 


4) 


9) 


b) 


Apa yang akan Anda jual. 


Merek apa yang harus Anda gunakan. 

Apa yang dilakukan pesaing untuk pemasaran online dan dimana mereka 
beriklan. 

Bagaimana konsumen mengetahui dan mencari tahu akan produk yang kita 
tawarkan 

Apakah tujuan website yang Anda buat? Menjual produk lebih 


banyak?Mendidik konsumen akan produk?meningkatkan kesadaran akan 


merek? membangun database marketing melalui pendaftaran newsletter?. 


Anggaran 


Tentukan seberapa banyak Anda bersedia menghabiskan anggaran untuk 


mencapai tujuan Anda(biaya per action). Putuskan berapa banyak anggaran 


Anda untuk kampanye PPC atau beriklan/berpromosi. 


201 | Halaman 


Anda juga dapat memanfaatkan sebuah tool untuk menghitung anggaran dalam 
melakukan kampanye PPC misalnya pada alamat http://www.ppcbudget.com/ppc-roi- 


calculator/ 





Gambar 6.8 http://www.ppcbudget.com 


Ketika Anda melaksanakan sebuah iklan PPC agar Anggaran Anda dapat 


dihemat ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan yaitu. 


a) Jangan melakukan penawaran untuk berada di posisi teratas, selama posisi 
iklan Anda berada di antara nomer 2 dan 4 maka iklan Anda akan tetap 
ditayangkan dan ada kemungkinan di klik sehingga biaya yang dikeluarkan 
tidak terlalu besar. 

b) Pengaturan waktu. Anda harus mengatur iklan Anda tampil pada waktu yang 
tepat dan jam yang tepat pula contoh kalau Anda menjual produk antar 
makan siang maka aturlah iklan Anda tampil untuk jam makan siang. 

c) Pengaturan lokasi. Pastikan Anda mengatur lokasi sesuai dengan target yang 
diharapkan jika konsumen Anda dari bandung, aturlah untuk daerah bandung 
sebagai batasannya. 

d) Kata Kunci 


202 | Halaman 


Anda perlu menentukan kata kunci apa yang konsumen cenderung gunakan 
ketika mencari layanan yang Anda tawarkan. Seiring dengan itu , Anda perlu 


tahu : 


(1). Kesalahan ejaan yang umum dan biasa terjadi saat pelanggan 
memasukan kata kunci 

(2). Kata-kata apa yang akan menunjukkan bahwa mereka tidak mungkin 
untuk membeli produk dari Anda (misalkan kata seperti gratis). 

(3). Maanfaatkan tool untuk analisis kata kunci. Ada sejumlah alat yang akan 
membantu Anda dalam mengembangkan daftar kata kunci, dan 
menentukan volume kata kunci. Ada yang gratis dan ada pula yang 
berbayar. Semua alat-alat ini harus digunakan sebagai pedoman saja 
misalnya www.keyworddiscovery.com dan http://www.spyfu.com/. 


AA 
| Uum a | a l im E 1 z 1 
q 
Cir it LEETE REZE are fino HHO "ELACH*g FAA aan Ma 


Sam a 
Mr — ln... Download your competitors' 
a. aa OLI... in... profitable keywords 


Han. Ola Ba for only $79" 








Gambar 6.9 www.spyfu.com 


c) Memilih Platform PPC 
Ada beberapa teori bahwa platform PPC yang berbeda lebih baik untuk 
industri yang berbeda pula, misalnya, bahwa Yahoo! memberikan tarif yang 
lebin murah dari Google untuk iklan travel. Namun, hal ini adalah subyektif, 
Sebagian besar pengiklan besar biasanya akan menjalankan kampanye PPC 


pada sejumlah platform. Ada beberapa perbedaan kecil setiap platform dalam 
203 | Halaman 


hal kebijakan editorial, dan masing-masing sistem memiliki antarmuka 
pengguna yang berbeda. Google AdWords mungkin yang paling terkenal, 
yang memungkinkan pengguna untuk bertransaksi dalam mata uang pilihan 
mereka, serta menawarkan program pelatihan dan sertifikasi. Google 
AdWords juga sebagai penargetan geografis terbaik di seluruh dunia, 
meskipun penargetan geografis adalah yang ditawarkan oleh Microsoft 
adCenter, Facebook, LinkedIn dan Youtube. Setelah Anda tentukan platform 


selanjutnya membuat akun dan iklan yang ingin ditawarkan ke konsumen. 


d) Melakukan pengujian, pelacakan, pengukuran iklan 
Iklan yang Anda buat harus di uji untuk mengetahui tingkat keberhasilannya. 
Setelah proses pengujian dan iklan Anda mulai tayang, Iklan tersebut perlu 


dilacak dan diukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan iklan Anda 


terhadap produk yang dijual. 





4. Konsep Adwords 

(Diadaptasikan dari https://support.google.com/adwords). 

Salah satu mesin pencari terbaik saat ini adalah Google, Dengan mesin pencari 
Google Anda dapat mencari informasi apa saja yang kalian butuhkan dan 
menampilkan list hasil pencarian disertai dengan iklan yang ditawarkan sesuai 


kata kunci pencarian. 


204 | Halaman 


Google AdWor 


Advertise your business on Google 


"AdWords doubled my 
website traffic!" 
TS TES ES Eun corr Min. | - 


iN MI ET oT a A 
Toar., 


Te ae L ght 
WEVOICL Il 





[IE D ee a ry Fd 


Gambar 6. 10 Google Adwords 
Sumber: https://support.google.com/adwords 


Salah satu media periklanan yang disediakan oleh Google adalah Adwords 
seperti pada Gambar 6.11. Dengan Adwords, iklan dapat tampil pada area yang 
telah ditentukan, anggaran dapat disesuaikan (tanpa ada kesepakatan 
pembelanjaan minimum), iklan dapat diukur dengan mudah dan menjangkau 
orang-orang dengan tepat saat mereka menelusuri apa yang ditawarkan di 
Internet. Dengan penawaran biaya per klik, biaya yang dikenakan hanya saat 
seseorang mengklik iklan yang ditawarkan. Misalnya Anda menjalankan toko roti 
di Bandung. Tetapkan iklan Anda untuk tampil kepada pelanggan hanya di lokasi 
tersebut, dan saat seseorang yang tinggal atau berlibur ke sana menelusuri 
Google untuk mencari "roti khas bandung", maka iklan akan ditampilkan dan 


diklik untuk terhubung dengan bisnis Anda. 


205 | Halaman 


Iklan Anda tampil Orang-orang mengklik Dan terhubung 
di sebelah hasil pencarian iklan Anda... ke bisnis Anda 


yang berkaitan... 


| Iklan Anda di sini 
| Lihat iklan Anda di Google 
dan situs-situs mitra kami 





WI OOO gle.cem 





Gambar 6.11 Contoh Iklan Adwords 


Sumber: https://support.google.com/adwords 


a) Keuntungan beriklan dengan Google AdWords 


Beberapa hal penting yang membedakan AdWords dari jenis periklanan lainnya 


yaitu: 


1) Menjangkau orang-orang pada waktu yang tepat saat mereka 
menelusuri apa yang Anda tawarkan 
(a) Iklan Anda akan ditampilkan kepada orang-orang yang telah menelusuri 
jenis produk dan layanan yang Anda tawarkan. Sehingga orang-orang 
tersebut lebih cenderung untuk mengambil tindakan. 
(b) Kalian dapat memilih tempat iklan ditampilkan, pada website web 
tertentu dan area geografis (negara bagian, kota, atau bahkan RT/RW). 
(c) AdWords menjangkau 8076 pengguna Internet di AS. Itu merupakan 
pangsa pasar yang besar. 
2) Kontrol anggaran 
(a) Dengan penawaran biaya per klik, Anda hanya dikenakan biaya saat 
seseorang mengklik iklan, bukan saat iklan ditampilkan. 
(b) Anda memutuskan jumlah (banyak atau sedikit) yang ingin dibelanjakan 
setiap bulannya dan Anda tidak akan ditagih melebihi jumlah itu. 


(c) Tidak ada komitmen pembelanjaan minimum. 


206 | Halaman 


3) Lihat dengan cermat apa yang berfungsi pada iklan Anda dan 
kembangkan 

(a) Lihat laporan mengenai kinerja iklan Anda, lihat berapa banyak 
pelanggan baru yang terhubung ke bisnis Anda dari iklan, tempat asal 
mereka, dan detail lainnya. 

(b) Gunakan alat AdWords untuk mengedit dan meningkatkan iklan Anda, 
serta meningkatkan jumlah calon pelanggan yang menghubungi bisnis 
Anda. 

(c) Mudah untuk memulai, mudah juga untuk menjeda atau berhenti. Tanpa 


ikatan. 


b) Cara kerja AdWords 
Untuk memahami cara kerja AdWords, Ada beberapa elemen dasar yang harus 


dipahami yaitu. 


a) Kata Kunci 

Kata kunci adalah kata atau frasa yang Anda pilih yang dapat memicu iklan Anda 
agar tampil di penelusuran dan website lainnya. Misalnya, jika Anda menawarkan 
pengiriman roti buaya, Anda dapat menggunakan "pengiriman roti buaya" 
sebagai kata kunci di kampanye AdWords. Saat seseorang menelusuri Google 
dengan menggunakan frasa "pengiriman roti buaya" atau istilah yang serupa, 
iklan Anda dapat muncul di samping hasil penelusuran Google. Iklan Anda juga 
dapat muncul di website web lainnya dalam Jaringan Google yang berkaitan 


dengan pengiriman roti buaya. 


Dengan membuat daftar kata kunci yang relevan dengan produk atau layanan 
Anda dan memastikan kata kunci tersebut spesifik (misalnya, "pengiriman 
bunga segar", bukan hanya "bunga"), biasanya Anda dapat menampilkan iklan 
kepada orang-orang yang paling berminat dengan produk atau layanan Anda. 
Ini meningkatkan kinerja iklan Anda dan membantu investasi iklan Anda 


semakin melesat. 


207 | Halaman 


b) Memilih kata kunci untuk kampanye Display Network 


Berikut ini tiga hal yang harus Anda lakukan ketika memilih kata kunci untuk 
kampanye Display Network. 

(a) Buat grup iklan 

Sebelum Anda mulai memilih kata kunci untuk kampanye Display Network, 
pastikan bahwa grup iklan untuk setiap kampanye diatur menurut produk atau 
layanan yang Anda tawarkan. Sangat baik untuk memulai dengan kata kunci 
yang menggambarkan produk atau layanan yang Anda iklankan. Lalu, Anda 
dapat membuat iklan yang berkaitan dengan kata kunci tersebut, yang dapat 
Google tampilkan kepada pelanggan saat mereka berada di website web yang 
terkait dengan produk atau layanan Anda. Anda dapat membuat akun Anda 
tertata dengan lebih baik dengan mengelompokkan kata kunci menurut produk 


atau layanan Anda. Contoh. 


Misalnya Anda membuat kampanye untuk toko roti. Saat Anda menyiapkan 
kampanye, Anda harus memisahkan grup iklan ke dalam berbagai jenis 


produk yang Anda jual. 


Berikut ini contoh grup iklan yang berstruktur buruk dan berstruktur efektif 
untuk mendapatkan gagasan yang lebih baik tentang cara mengatur grup 


iklan: 


Grup iklan berstruktur buruk Grup iklan berstruktur efektif 


Grup iklan: Toko Roti 


Kata kunci: 


biskuit keping cokelat 
biskuit gandum 
biskuit gula 

brownies kenyal 
brownies kacang 


brownies cokelat murni 


208 | Halaman 


Grup iklan: Biskuit 


Kata kunci: 


biskuit keping cokelat 
biskuit gandum 


biskuit gula 


Grup iklan: Brownies 


kue mangkuk merah Kata kunci: 
kue mangkuk vanila 


kue mangkuk cokelat 
brownies kenyal 


brownies kacang 


brownies cokelat murni 


Grup iklan: Kue mangkuk 


Kata kunci: 


kue mangkuk merah 
kue mangkuk vanila 


kue mangkuk cokelat 


(b) Pilih kata kunci yang akan digunakan pelanggan untuk mendeskripsikan 
produk atau layanan dan kata kunci yang berkaitan satu sama lain. 
Pedoman membuat daftar kata kunci berkualitas tinggi yaitu. 

(1) Pilih kata kunci yang terkait dengan produk atau layanan Anda. 

(2) Buat kelompok yang terdiri atas lima sampai 20 kata kunci yang terkait 
erat satu sama lain dan dengan iklan dalam grup iklan tersebut. Kata 
kunci dengan dua atau tiga kata (frasa) cenderung berfungsi paling 
efektif. 


Pilih kata kunci yang terkait satu sama lain. Misalnya, jika Anda menjual 


— 
O) 
<~ 


bunga, Anda mungkin ingin menambahkan "mawar" dan "cokelat" ke 
dalam daftar kata kunci Anda. Dengan demikian, kata kunci Anda dapat 
menampilkan iklan kepada pelanggan yang mungkin saja berminat 
membeli selusin tangkai mawar dan sekotak cokelat. 

(4 


— A 


Pilih kata kunci yang terkait dengan website web yang dilihat pelanggan 
Anda. 

(5) Jika Anda memiliki merek yang kuat dan dikenal dengan baik, sertakan 
kata kunci bermerek. 


209 | Halaman 


Contoh. Grup iklan brownies 


Kata kunci: brownies cokelat, brownies cokelat murni, brownies kenyal, resep 


makanan penutup, resep brownies 
c) Tempat iklan dapat muncul 


Saat Anda beriklan dengan AdWords, iklan dapat muncul di berbagai tempat di 
seluruh web, bergantung pada cara Anda menargetkan iklan, kepada siapa saja 
akan ditayangkan, dan jenis iklan yang dibuat. Sebelum Anda memilih tempat 
menampilkan iklan, cobalah untuk berpikir seperti pelanggan. Apa yang mereka 
sukai? Apa kebiasaan mereka? Di mana lokasi mereka? Apa yang harus Anda 
ketahui tentang mereka sehingga Anda mampu menjangkau pelanggan dengan 


iklan Anda secara optimal”. 
a) Penempatan: Iklan di website web non-penelusuran 


Kata kunci dapat memicu iklan Anda agar muncul pada hasil penelusuran Google 
dan website penelusuran lainnya. Namun, kata kunci juga dapat memicu iklan 
Anda agar tampil di website lain di seluruh Internet, misalnya, properti milik 
Google seperti YouTube dan website mitra Google seperti NYTimes.com atau 
Families.com. Hal tersebut diisitilahkan sebagai "penempatan". Sebuah 
penempatan dapat berisi keseluruhan web site atau hanya sebagian dari suatu 


web site. Atau disebut dengan Jaringan Display. 


Google dapat menentukan tempat munculnya iklan Anda secara otomatis 
dengan mencocokkan kata kunci Anda dengan website di Jaringan Display. Jika 
Anda ingin kontrol yang lebih besar terhadap tempat munculnya iklan Anda, 
Anda dapat memilih sendiri penempatan tertentu. Anda dapat menetapkan 


tawaran masing-masing dan memilih website tempat munculnya iklan Anda. 
b) Menampilkan iklan di Google Penelusuran dan website penelusuran lainnya 


Bila Anda menggunakan kata kunci untuk menargetkan iklan, Anda memilih 
sekumpulan kata kunci yang terkait dengan produk atau layanan yang ingin 


diiklankan. Lalu, saat orang-orang menelusur menggunakan kata atau frasa yang 


210 | Halaman 


Anda pilih, iklan teks dapat muncul di samping, dibawah atau di atas hasil 


penelusuran. Misalkan. 


(1) Di website penelusuran Google. Iklan Anda dapat muncul di Google 


Penelusuran, Google Belanja, Google Maps, Google Gambar, dan Google 


Grup saat seseorang menelusuri kata kunci Anda. Berikut contoh untuk kata 


kunci "jual komputer": 


Go 43 ale jemi hoamp 





TAEA EMIRS -HDS | ao m- 
g añ A OO EETA = 
Pek rela geis YP | Pera T UPU Jasri" Ayo Dad prkarang! 


Toko Kompular Crime - Oni Ielangkan dan murah 
E wea Shree om! = 
Orgies: kien GAAT loa 190 Esta 


hierab Simma Tal A Pedan Argeta Gaia 


Komputer Haru 5 Bakar tintas. com 
ewes ere comm - 
PERanbetarcskan nabg € dé sg Brun Menangani maba 


Motabecis dan b pira Pritet Dará £ Seong - Kent Mars dari Beb 


Juaiom com - Tempainya Dah Komputer, Molebook i Laptop — 
in COmS = 
L PU ari ping aa [. o ori fria ute Wa dan Mistral 
a Presi dua Kompiuier Memon DIS 1 oe l 


Fe Mery MOG ius Feb aah 


dua Komputer Socond 4 Komputer Terbang: Murah - Tokobagus cum 


we ea Un Mo Dr Mutin ca nra as 


ar a a de Pe. an and Gamera Pak «ru dd 5 


n ad a! Meng Af Bana Armida: LA A Pads rh Sie s 1g 
1 A 5 La 


Lu 


Hursg Konmgputer Hex | OK 
Lampibi? exu Detracto i a 
Mal kampui Hedin H ga i rT 


Lak Aaa ll erry on 


Be Komputer Tetty 
komputer Sada Coal = 

Had "ecran Kari Abas ii! 
Kempot Dipual d Es 


[oko Kemputer nina? 
ae Sea oo ky Pan > 


birria lo Epa rios 


lobi Komputer 
gu neo ba Pai R = 
UT. 79415 

Compa iua A Beran 
Capen iena | i i (Lit 


Jual Komputer Murah? 

BEA Gigi Ti = 

Lamo. Dien Akui Hga 
I s à Chan d d , 


Gambar 6.12 Hasil penelusuran kata kunci jual komputer 


(2) Di website penelusuran lain yang merupakan bagian dari Jaringan 


Penelusuran. Apabila seseorang menelusur di website penelusuran yang 


bermitra dengan Google untuk menampilkan iklan AdWords, seperti AOL, 


Iklan Anda mungkin muncul di samping atau di atas hasil penelusuran atau 


di halaman penelusuran yang relevan lainnya. 


(3) Di penelusuran seluler. Iklan Anda dapat tampil di http://m.google.com, 


versi seluler Google Penelusuran. Berikut ini contoh iklan kue mangkuk di 


penelusuran seluler: 


211 | Halaman 





Gambar 6. 13 Iklan AdWords di versi seluler Google penelusuran 


Sumber: https://support.google.com/adwords 


(4 Menampilkan iklan di website web yang dikunjungi pelanggan Anda. 
Anda juga dapat memilih untuk menampilkan iklan kepada orang-orang saat 
mereka menjelajahi web. Iklan teks, gambar, dan video dapat muncul 
di Google Display Network. Display Network merupakan kumpulan 
website web mitra dan website web Google tertentu termasuk Gmail, 
Blogger, dan YouTube -- yang menampilkan iklan AdWords. Jaringan ini 
juga meliputi website dan aplikasi seluler yang menampilkan iklan (ini 


disebut mitra tampilan seluler). 


Berikut contoh iklan di website Display Network. Anda dapat melihat 


bagaimana iklan ditargetkan ke konten : 


212 | Halaman 





[] Ere Lm 
WARALABA 
TUTOR 

NO.2 DUNIA 


LH Li 
EAE in PRA 
PA ADAE 
DAR JUTA ee 
EN | d ML TA 


Seven Pros. ol Cell Phones in 
Tor 


it Se A Pe 


pe dn m brr Sa ori per ri Fa 





Gambar 6.14 www.lovetoknow.com 


Iklan dapat muncul di website web atau penempatan tertentu yang Anda 
pilih. Misalnya, bila bisnis Anda menjual kue pernikahan, Anda dapat 
memilih untuk menampilkan iklan di website perencanaan pernikahan yang 
populer. Iklan dapat muncul di website web berdasarkan pada metode 
penargetan yang Anda pilih, seperti kata kunci, penempatan, pemirsa, dan 


topik. 


(5) Menampilkan iklan di perangkat mobile dan perangkat seluler 


a? 


Anda dapat menampilkan iklan kepada orang-orang saat mereka 


menelusuri atau mengunjungi website web saat dalam perjalanan: 


(a) Iklan teks dapat muncul saat orang-orang menelusuri Google dari 
perangkat seluler dan tablet mereka. 

(b) Iklan teks, gambar, dan video dapat muncul di website web Google 
Display Network saat orang-orang mengunjungi website tersebut dari 
perangkat seluler kelas atas, seperti iPhone, perangkat Android, atau 
tablet. 

(c) Iklan juga dapat muncul di aplikasi seluler, yang dianggap sebagai bagian 


dari Display Network Google. 


213 | Halaman 


Berikut contoh bagaimana iklan dapat tampil di perangkat seluler. 


Ad on a mobile phone Adon mobile search 





Gambar 6.15 Iklan pada perangkat seluler 


(6) Menampilkan iklan kepada orang-orang di lokasi yang dipilih atau yang 


berbicara dengan bahasa tertentu 


Bila Anda memiliki iklan teks, Anda dapat memilih menampilkannya kepada 
pelanggan di seluruh negara, lokasi geografis tertentu, dan bahkan kepada 


pelanggan yang menggunakan nama lokasi dalam penelusuran mereka. 


Bila Anda memiliki toko es krim lokal yang kecil, Anda mungkin ingin 
menampilkan iklan dan penawaran khusus untuk orang di kota sekitar 
saja. Anda dapat melakukan hal ini dengan hanya menargetkan kota 
yang dipilih. Untuk menjangkau calon pelanggan dengan lebih baik, Anda 
juga dapat menargetkan kampanye pada bahasa yang mereka gunakan. 
Dan bila pelanggan berbicara dalam beberapa bahasa, Anda dapat 
membuat kampanye yang terpisah untuk mengelola iklan dan kata kunci 
untuk tiap bahasa tersebut. 


(7) Menampilkan iklan Anda kepada pemirsa tertentu 


— 


Dengan AdWords, Anda juga dapat menampilkan iklan teks, gambar, dan 


video di website web Display Network untuk sekelompok orang tertentu: 


214 | Halaman 


(a) Orang yang tertarik dengan produk dan layanan yang Anda tawarkan: 
Anda dapat menjangkau mereka dengan menambahkan kategori minat 
yang relevan untuk kampanye Anda. 

(b) Orang-orang yang menurut Google terkait dengan kategori demografis 
tertentu: Anda dapat menjangkau mereka dengan menargetkan iklan 
Anda menurut usia dan jenis kelamin. 

(c) Orang yang sebelumnya telah mengunjungi website Anda: Anda dapat 


menjangkau mereka dengan membuat kampanye pemasaran ulang. 


Contoh. 

(a) Bila bisnis Anda menjual kostum Halloween, Anda dapat menambahkan 
kategori minat Hobi & Kesenangan pada kampanye Anda, dan Google 
dapat menampilkan iklan dengan gambar orang berkostum yang 
melakukan trick-or-treat, untuk orang yang Google anggap berminat 


dalam kategori tersebut. 


— 
o 
— 


Jika bisnis Anda menjual pakaian untuk wanita muda, Anda dapat 
menggunakan penargetan demografis untuk menampilkan iklan tentang 


produk Anda hanya kepada wanita. 


— 
O 
<~ 


Katakanlah, Anda memiliki bisnis online yang menjual peralatan olahraga. 
Dengan menggunakan pemasaran ulang, Anda dapat menampilkan iklan 
tentang peralatan ski kepada orang-orang yang sebelumnya telah melihat 
bagian ski di website Anda, saat mereka mengunjungi website lain di 
web. Anda bahkan dapat menampilkan penawaran khusus hanya untuk 


mereka. 


d) Peringkat Iklan 


Peringkat Iklan adalah Cara Google menentukan iklan mana yang muncul dalam posisi 
seperti apa, Jika beberapa pengiklan menggunakan kata kunci yang sama untuk memicu 
iklan mereka atau ingin iklan mereka tampil pada website yang sama. Bagaimana Google 
menentukan? iklan mana yang akan muncul dan dalam urutan seperti apa? Ini dilakukan 


secara otomatis, berdasarkan Peringkat Iklan. 


215 | Halaman 


Peringkat Iklan didasarkan pada kombinasi tawaran (berapa banyak yang biaya 
yang teresedia untuk dibelanjakan) serta Angka Mutu (ukuran mutu iklan, kata 
kunci, dan web Anda). Tergantung tempat munculnya iklan dan jenis penargetan 
yang Anda gunakan, rumus untuk Peringkat Iklan dapat sedikit berbeda, namun 


selalu menggabungkan tawaran dan Angka Mutu. 


Iklan beredar melalui laman hasil penelusuran berdasarkan Peringkat Iklan. Iklan 
dengan Peringkat Iklan tertinggi muncul pada 
posisi layak pertama di laman hasil 7 


al 
penelusuran. Iklan dengan Peringkat Iklan [pease] ¡3 


tertinggi kedua muncul di bawahnya, dan 






begitu seterusnya sepanjang laman. Saat PM 
pengguna menjelajahi halaman hasil EN 
penelusuran berikutnya, dua aturan berikut 





biasanya berlaku untuk menentukan lokasi iklan 

layak tampil. 

Gambar 6.16 Ilustrasi penempatan iklan di halaman web pencarian 

Sumber: https://support.google.com/adwords/ 

(1) Penempatan "teratas" (bagian atas laman): Semua iklan berperingkat 
tinggi berhak tampil di posisi teratas, asalkan iklan melampaui ambang 
tawaran biaya per klik (BPK) dan Angka Mutu. Maksimal tiga iklan dapat 
tampil di posisi teratas setiap laman. 


Penempatan "Lain" (bagian samping atau bawah laman): Bagian 


— 
NO 
~ 


samping atau bawah laman hasil penelusuran dicatat sebagai "Lainnya" di 
statistik AdWords, dan dapat ditempati hingga delapan iklan. Iklan yang 
sebelumnya tidak pernah muncul pada penempatan samping atau bawah 
biasanya layak muncul di bagian samping atau bawah. Misalnya, jika iklan 
muncul di sisi Laman 1, iklan biasanya tidak akan muncul di sisi Laman 2 


atau berikutnya. 


Berikut ini contoh untuk membantu Anda memahami bagaimana peredaran iklan 
melalui laman hasil penelusuran. Iklan 1-25 tersedia untuk tampil pada kueri 
penelusuran tertentu, dan iklan 1-7 berhak atas tempat teratas. Peringkat iklan 


pada laman dapat ditentukan sebagai berikut: 


216 | Halaman 


Laman Posisi teratas Posisi "lain" 


Laman 1 Iklan 1-3 Iklan 4-11 
Laman 2 Iklan 1, 2, 4 Iklan 3, 12-18 
Laman 3 Iklan 1, 2, 5 Iklan 19-25 


e) Penawaran dan Angka Mutu 


Tawaran dan Angka Mutu dapat bekerja berbeda di berbagai jenis kampanye. 
Dengan iklan bertarget kata kunci di Google dan mitra penelusurannya, tawaran 
Anda akan menjadi tawaran biaya per klik maksimum Anda, jumlah maksimum 
yang bersedia Anda bayar untuk setiap klik di iklan Anda. Angka Mutu Anda 
didasarkan pada relevansi kata kunci, kualitas laman lAndas, rasio klik-tayang 
(RKT) iklan, yang disesuaikan untuk posisinya di laman tersebut dan beberapa 


faktor lainnya. 


Untuk iklan bertarget penempatan di Google Display Network yang 
menggunakan Penawaran biaya per seribu tayangan (BPS), Angka Mutu Anda 
didasarkan pada kualitas laman lAndas. Ada sejumlah variasi, tetapi tema 


umumnya tetap sama. 


Contoh. 


Misalkan Anda memiliki website web yang khusus menjual kaos kaki, 
sementara Sandi, pelanggan, mencari kaos kaki bergaris. Bukankah 
menyenangkan jika Sandi mengetik "kaus kaki bergaris" di dalam penelusuran 
Google, melihat iklan Anda tentang kaus kaki bergaris, mengekliknya, dan 
masuk ke laman web Anda serta membeli beberapa kaus kaki bergaris baru 
yang keren? Apa yang akan terjadi jika, di sisi lain, Sandi hanya melihat iklan 
tentang "kaos kaki" atau "pakaian," khususnya jika dia melihatnya bersamaan 


dengan iklan pesaing tentang "kaos kaki bergaris"? 


217 | Halaman 


Pada kasus pertama, pelanggan menelusuri dan menemukan tepat apa yang 
dia cari. Itulah yang Google anggap sebagai pengalaman pengguna yang baik 
dan yang dapat menghasilkan Angka Mutu tinggi bagi Anda. Selain itu, iklan 
yang relevan cenderung menghasilkan klik lebih banyak, muncul pada posisi 


lebih tinggi, dan paling berhasil. 
1) Cara menghitung Angka Mutu 


Setiap kali seseorang melakukan penelusuran yang memicu iklan Anda, Google 
menghitung Angka Mutu. Untuk menghitung Angka Mutu ini, Google 
memperhatikan berbagai hal yang terkait dengan akun Anda. Dengan 
meningkatkan faktor-faktor berikut, Anda dapat membantu meningkatkan Angka 
Mutu Anda: 


(a) Rasio klik-tayang (RKT) yang diharapkan dari kata kunci Anda: RKT 
yang diharapkan didasarkan sebagian pada RKT sebelumnya dari kata kunci 
tersebut, atau seberapa sering kata kunci tersebut menghasilkan klik pada 
Iklan Anda. 

(b) RKT URL tayangan Anda sebelumnya: Seberapa sering Anda menerima 
klik dengan URL tayangan 

(c) Riwayat akun Anda: RKT keseluruhan dari semua iklan dan kata kunci di 
akun Anda 

(d) Mutu laman lAndas Anda: Seberapa laman Anda relevan, transparan, dan 
mudah untuk dijelajahi 

(e) Kata kunci/relevansi iklan Anda: Seberapa relevan kata kunci dengan iklan 
Anda 

() Kata kunci/relevansi penelusuran: Seberapa relevan kata kunci dengan 
apa yang ditelusuri pelanggan 

(9g) Kinerja geografis: Seberapa berhasil akun Anda di wilayah yang Anda 
targetkan 

(h) Kinerja iklan Anda di suatu website: Seberapa baik kinerja iklan Anda di 
website ini dan website serupa (jika Anda menargetkan Display Networ) 

(i) Perangkat yang ditargetkan: Seberapa baik kinerja iklan Anda pada 


berbagai jenis perangkat, seperti desktop/laptop, perangkat seluler, dan 


218 | Halaman 


tablet — Anda mendapatkan Angka Mutu yang berbeda untuk masing-masing 


jenis perangkat 
2) Cara Angka Mutu memengaruhi Anda 


Angka Mutu digunakan dalam beberapa cara dan dapat memengaruhi hal-hal 


berikut ini di akun Anda. 


(1) Kelayakan lelang iklan: Angka Mutu yang lebih tinggi membuat lebih mudah 
dan murah bagi kata kunci untuk memasuki lelang iklan. 

(2) Biaya per klik (BPK) aktual kata kunci Anda: Angka Mutu yang lebih tinggi 

menghasilkan BPK yang lebih rendah. Hal itu berarti Anda membayar lebih 

sedikit untuk setiap klik bila kata kunci Anda memiliki Angka Mutu yang lebih 

tinggi. 

Taksiran tawaran laman pertama kata kunci Anda: Angka Mutu yang lebih 


— 
O) 
— 


tinggi menghasilkan taksiran tawaran laman pertama yang lebih rendah. Hal 
itu berarti iklan Anda semakin mudah untuk tampil di laman pertama hasil 
penelusuran bila kata kunci Anda memiliki Angka Mutu yang lebih tinggi. 


Taksiran tawaran laman bagian atas kata kunci Anda: Angka Mutu yang 


E 


lebih tinggi menghasilkan taksiran tawaran laman bagian atas yang lebih 
rendah. Hal itu berarti iklan Anda semakin mudah untuk tampil pada bagian 
atas laman bila kata kunci Anda memiliki Angka Mutu yang lebih tinggi. 


Posisi iklan: Angka Mutu yang lebih tinggi menghasilkan posisi iklan yang 


— 
dl 
— 


lebih tinggi. Itu artinya iklan Anda dapat tampil lebih tinggi di laman bila kata 
kunci Anda memiliki Angka Mutu yang lebih tinggi. 


Kelayakan untuk ekstensi iklan dan format iklan lainnya: Beberapa format 


— 
O) 
> 


iklan membutuhkan Angka Mutu minimum untuk tampil. Selain itu, Peringkat 
Iklan menentukan layak tidaknya iklan Anda ditampilkan bersama ekstensi 
iklan dan format iklan lainnya, seperti tautan website. Karena Peringkat Iklan 
adalah fungsi dari Angka Mutu Anda, Angka Mutu yang lebih tinggi dapat 
meningkatkan kemungkinan iklan Anda ditampilkan dengan ekstensi dan 


format lainnya. 


219 | Halaman 


3) 


Cara pembayaran AdWords 


Cara pembayaran AdWords memiliki banyak pilihan yang tersedia diantaranya: 


a) 


c) 


Pembayaran otomatis yaitu membayar setelah iklan berjalan 

Bila lampu di rumah Anda pernah mati karena lupa membayar tagihan listrik, 
setelan ini cocok untuk Anda. Dengan pembayaran otomatis, Anda 
menyiapkan bentuk pembayaran di akun dan biaya akan dibayarkan secara 
otomatis. Ini membantu memastikan bahwa iklan Anda selalu berjalan -- 
meskipun listrik Anda mati. 

Cara kerjanya Anda hanya ditagih setelah Anda dikenai biaya iklan. Dan 
Anda akan ditagih dalam satu dari dua skenario: 30 hari setelah pembayaran 
terakhir Anda, atau setiap kali biaya Anda mencapai ambang 
penagihan (jumlah yang ditetapkan yang memicu tagihan). 

Pembayaran manual yaitu membayar sebelum iklan berjalan 

Bila Anda ingin membayar iklan sebelum iklan berjalan dan memiliki 
anggaran biaya yang tidak pasti, setelan ini mungkin cocok untuk Anda. 
Dengan setelan pembayaran manual, Anda melakukan pembayaran dengan 
jumlah dan waktu sesuai keinginan Anda. Namun, bila Anda adalah tipe 
orang yang lupa melakukan pembayaran sekarang dan nanti -- dan siapa 
yang tidak? -- setelan ini mungkin bukan yang terbaik untuk Anda. Itu karena 
Iklan Anda akan berhenti berjalan bila tidak ada lagi uang yang tersisa di 
akun Anda. 

Cara kerjanya, Anda melakukan pembayaran ke akun 
AdWords sebelum iklan berjalan. Lalu saat iklan berjalan, biaya iklan 
dipotong dari pembayaran yang Anda lakukan. Google dapat memberi tahu 
Anda melalui email (jika Anda memintanya) bila saldo akun mulai menipis 
dan Anda dapat melakukan pembayaran berikutnya kapan pun Anda mau. 
Faktur bulanan yaitu membayar menggunakan batas kredit seperti pembayaran 
kartu kredit 

Faktur bulanan merupakan setelan pembayaran yang digunakan Google 
untuk menambah batas kredit untuk Anda atas biaya iklan dan Anda 
menerima faktur setiap bulan yang Anda bayar dengan cek atau transfer 


kawat. Anda melakukan pembayaran sesuai dengan persyaratan dan 


220 | Halaman 


ketentuan yang Anda setujui saat mendaftar ke faktur bulanan. Anda dapat 
mengajukan permohonan untuk menggunakan faktur bulanan bila bisnis 
Anda memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut mencakup, 
namun tidak terbatas pada: 

(1) Terdaftar sebagai bisnis selama minimum satu tahun 

(2) Pembelanjaan minimum $5.000 per bulan (jumlah ini dapat bervariasi di 


setiap negara) 


4) Cara biaya dihitung di AdWords 


AdWords memberi Anda kontrol terhadap biaya iklan. Tidak ada jumlah minimum 

yang harus Anda belanjakan. Anda menetapkan anggaran harian rata-rata dan 

memilih bagaimana Anda akan menghabiskan uang Anda. Setiap kali seseorang 

menelusuri Google, AdWords menjalankan lelang untuk menentukan iklan yang 

tampil di laman hasil penelusuran, serta peringkatnya di laman. Untuk 

menempatkan iklan dalam lelang ini, Anda harus terlebih dulu memutuskan untuk 

jenis tindakan pelanggan apa Anda akan membayar. Misalnya, Anda mungkin 

memilih untuk membayar atas tindakan berikut: 

a) Frekuensi iklan Anda ditayangkan. 

Ini dikenal sebagai tawaran biaya per seribu tayangan atau BPS. Google 

menyarankan metode penawaran BPS jika Anda ingin meningkatkan kesadaran 

akan merek Anda. Perhatikan bahwa penawaran BPS tersedia hanya untuk 

kampanye Display Network. 

b) Setiap kali salah satu iklan Anda menerima klik. 

Ini dikenal sebagai tawaran biaya per klik atau BPK. Google menyarankan 

metode penawaran BPK jika Anda ingin mendorong lalu lintas ke website web 

Anda 

c) Setiap kali orang-orang melakukan tindakan tertentu di website web 
Anda setelah mengeklik salah satu iklan Anda. 

Ini dikenal sebagai tawaran biaya per akuisisi atau BPA. Google menyarankan 

metode penawaran BPA bagi pengiklan AdWords musiman yang tertarik 


dengan konversi, seperti pembelian atau pendaftaran 


221 | Halaman 


Contoh 

Katakanlah Anda telah menetapkan tawaran BPK maksimum sebesar 
Rp10.000 untuk iklan. Biaya maksimum yang akan Anda bayarkan saat 
pelanggan mengeklik iklan adalah Rp10.000. Anda sering kali akan membayar 
kurang dari tawaran maksimum Anda. Jumlah yang Anda bayar disebut BPK 


aktual. 
5) Alat pembayaran 


Anda dapat membayar dengan kartu kredit atau debit, rekening bank, atau 
transfer uang ke Google. Masing-masing negara menawarkan bentuk 
pembayaran yang berbeda, jadi pastikan untuk memeriksa bentuk 


pembayaran yang tersedia di lokasi Anda. 


6) Kapan Anda ditagih 


Pada pembayaran otomatis, Google menagih biaya iklan Anda setelah 30 hari 
penagihan otomatis terakhir Anda atau setiap kali akun Anda mencapai jumlah 
yang telah ditetapkan sebelumnya yang dikenal sebagai ambang penagihan, 


mana saja yang lebih dulu. 


La] 


| 


Eom d og isa E 
Wm pae god mmm om d. 





Gambar 6.17 Ilustrasi penagihan 


Sumber: https://support.google.com/adwords/ 


Ambang penagihan awal Anda ditetapkan sebesar Rp500.000. Setiap kali akun 
Anda mencapai ambang sebelum siklus penagihan 30 hari berakhir, ambang 


Anda dinaikkan, hingga mencapai ambang tertinggi sebesar Rp5.000.000. 


222 | Halaman 


Ambang penagihan yang dapat dicapai akun Anda setelah mencapai ambang 
awal sebesar Rp500.000 adalah Rp2.000.000, Rp3.000.000, dan Rp5.000.000. 





Gambar 6.18 Ilustrasi Ambang penagihan mencapa amang tertinggi 
Sumber: https://support.google.com/adwords/ 


Misalnya, katakanlah Anda baru saja memulai akun AdWords Anda, dan Anda 
dikenakan biaya Rp490.000 dalam waktu 30 hari. Anda akan ditagih setelah 30 
hari, dan ambang Anda akan tetap pada Rp500.000 di siklus penagihan 


selanjutnya. 





Gambar 6.19 Ilustrasi jangka waktu ambang penagihan 


Namun, jika Anda dikenakan biaya Rp500.000 dalam siklus penagihan 30 hari: 


(1) Anda akan ditagih secepatnya 
(2) Ambang Anda akan meningkat menjadi Rp2.000.000 
(3) Siklus penagihan 30 hari yang baru akan dimulai 


Harap diperhatikan bahwa jumlah yang ditagih mungkin akan sedikit lebih besar 


daripada ambang tersebut jika biaya akun meningkat dengan sangat cepat. 


223 | Halaman 


Gambar 6.20 Ilustrasi Jumlah tagihan lebih besar dari ambang penagihan 


Contoh 


Misalnya seorang pengiklan bernama Rio membuka akun AdWords dengan 
ambang sebesar Rp500.000 dan mulai dikenakan biaya pada 1 Oktober. Berikut 


ini bagaimana Rio akan ditagih dan bagaimana ambangnya akan berubah: 


(1) Pada tanggal 5 Oktober, Rio mencapai ambang penagihan awalnya sebesar 
Rp500.000. Pada saat itu, Google menagih dia atas biayanya (yang mungkin 
sedikit lebih banyak daripada ambang penagihan jika Rio dikenakan biaya 
dengan cepat). Google menaikkan ambang penagihan Rio menjadi sebesar 
Rp2.000.000. Siklus penagihan baru dimulai. 


Pada tanggal 23 Oktober, Rio mencapai ambang penagihan barunya sebesar 


AN 
NO 
~ 


Rp2.000.000, yang memicu AdWords menagihnya atas biaya yang 
dikenakan. Google menaikkan lagi ambang penagihannya menjadi sebesar 
Rp3.000.000 dan memulai siklus penagihan baru. 

Pada tanggal 20 November, Rio dikenakan tagihan lebih dari Rp3.000.000. 
Google menagihnya dan menaikkan lagi ambang penagihannya menjadi 
sebesar Rp5.000.000. 

Tagihan Rio berikutnya dilakukan pada 20 Desember, yakni 30 hari setelah 


a 
— 


m 


tagihan otomatis terakhirnya. Jika biaya iklannya telah mencapai 
Rp5.000.000 sebelum 20 Desember, tagihan otomatis akan dilakukan lebih 


cepat. 


224 | Halaman 


7) Iklan dan persetujuan 


Coba berbagai teks iklan berbeda untuk melihat iklan seperti apa yang 
mendatangkan pelanggan paling banyak dan pelajari cara meningkatkan 
performa iklan menggunakan fitur seperti ekstensi iklan. Jika Anda mengalami 
masalah dengan iklan Anda, cari tahu cara mengetahui apakah iklan berjalan 


dan cara mengatasi masalah persetujuan. 


Semua iklan AdWords melewati proses persetujuan untuk memastikan iklan 
tersebut aman dan sesuai bagi pengguna. Google meninjau setiap iklan untuk 
melihat apakah iklan mematuhi kebijakan periklanan Google. Jika Google 
menemukan masalah, Google akan memberi tahu Anda lebih lanjut tentang 
kebijakannya dan apa yang dapat Anda lakukan agar iklan Anda berjalan lagi. 
Berikut adalah beberapa contoh kebijakan website Google: 
a) Kurangnya konten unik pada website Anda 
(1) Arbitrase (website web yang didesain dengan tujuan utamanya semata- 
mata untuk menampilkan iklan) 
(2) Duplikasi dan pembingkaian (website web yang menyalin konten dari 
website web lain) 
(3) Domain terparkir(website web yang tidak memberikan konten unik dan 


berharga bagi pengguna) 


b) Masalah teknis pada website Anda 
(1) Perangkat lunak perusak (website web yang terinfeksi perangkat lunak 
perusak atau yang menjual perangkat lunak berbahaya) 
(2) Informasi pribadi (website web yang mengumpulkan informasi pribadi 
yang sensitif dan tidak dihosting di server "https" yang aman) 
c) Pengalaman pengguna yang menyesatkan 
(1) Laman jembatan (laman web yang menyertakan laman "pintu" yang 
tujuan utamanya mengarahkan pengunjung ke website yang berbeda) 
(2) Keamanan pengguna (website web dan bisnis yang tampak secara umum 
menipu atau menyesatkan, dan/atau melanggar Persyaratan dan 


Ketentuan Google) 


225 | Halaman 


(3) Penjualan item yang digratiskan (website web yang menjual item atau 
layanan yang biasanya diberikan secara gratis) 

(4) Afiliasi tersirat (website web yang menyiratkan afiliasi, kemitraan, atau 
hubungan khusus dengan Google atau pihak ketiga yang tidak terkait 
tanpa otorisasi yang jelas) 

(5) Penagihan tidak jelas (website web dengan proses checkout yang tidak 
memberikan model penagihan atau penetapan harga yang transparan) 

(6) Barang palsu (website web yang mempromosikan produk tidak asli dalam 


upaya untuk menawarkan produknya sebagai produk asli) 


Cara mengirim iklan untuk ditinjau ke pada Google prosesnya otomatis Kapan 
pun Anda membuat iklan baru atau mengubah iklan yang ada, iklan akan dikirim 
kepada Google secara otomatis untuk ditinjau. Setelah Anda menyimpan iklan, 
Iklan biasanya akan muncul dengan status Dalam peninjauan atau layak. 
Meskipun iklan berstatus "layak" diizinkan berjalan di laman tertentu sebelum 
disetujui, iklan berstatus "dalam peninjauan" tidak dapat berjalan di mana saja 
sampai iklan ditinjau dan disetujui karena iklan harus diperiksa lebih dekat untuk 
memastikan kepatuhannya terhadap kebijakan Google. Jika website web Anda 
ditangguhkan karena bermasalah dengan kebijakan, Anda dapat memperbaiki 
masalah tersebut, kemudian mengirim ulang website Anda untuk ditinjau 
kembali. Lama peninjauan berlangsung sebagian besar iklan dalam waktu 1 hari 
kerja. Beberapa peninjauan mungkin butuh waktu lebih lama karena beberapa 


Iklan harus menjalani peninjauan yang lebih rumit. 


Google akan memberikan salah satu dari beberapa status persetujuan untuk 
Iklan Anda selama dan setelah peninjauan untuk mengetahui apakah iklan 


mematuhi kebijakan periklanan atau tidak. 


a) Status yang dapat memungkinkan iklan Anda berjalan: 
(1) Disetujui -- Iklan mematuhi kebijakan Google, sehingga diizinkan tampil 
untuk seluruh pemirsa. 
(2) Ditayangkan (iklan video) -- Iklan video disetujui muncul di YouTube. 


b) Status yang dapat memungkinkan iklan Anda berjalan dengan batasan: 


226 | Halaman 


c) 


(1) Layak -- Iklan masih dalam peninjauan, namun sementara itu iklan dapat 
tampil di laman Google penelusuran. 

(2) Disetujui (terbatas) -- Iklan dapat berjalan, namun tidak pada semua 
situasi karena pembatasan kebijakan seperti kebijakan seputar 
penggunaan merek dagang dan iklan perjudian. 

(3) Disetujui (tidak aman bagi keluarga) -- Iklan dapat berjalan, namun tidak 
pada semua situasi karena pembatasan pada konten yang Google 
anggap "tidak aman bagi keluarga". 

(4) Disetujui (dewasa) - Iklan dapat berjalan, namun tidak pada semua 


situasi karena pembatasan pada konten khusus dewasa. 


Status yang dapat mencegah iklan Anda berjalan: 

(1) Dalam peninjauan - Iklan Anda masih ditinjau dan tidak dapat 
ditampilkan sampai disetujui. 

(2) Belum ditayangkan (iklan video) -- Iklan video belum disetujui untuk 
muncul di YouTube tetapi sedang dalam peninjauan. 

(3) Tidak disetujui -- Iklan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena 
melanggar kebijakan AdWords. 

(4) Website ditangguhkan -- Iklan tidak dapat berjalan karena laman web 
yang dipromosikan melanggar kebijakan AdWords. 

(5) Tidak ditayangkan (iklan video) - Semua format (judul, deskripsi, video, 
dll.) dari iklan video tersebut tidak disetujui. 

(6) Dengan masalah (iklan video) -- Satu atau beberapa format iklan video 


ditAndai sebagai "Tidak Disetujui" atau "Disetujui (terbatas)". 


Untuk memperbaiki masalah masalah kebijakan website Anda dapat 


melakukan dengan cara. 


227 | Halaman 


(1) Langkah 1: Cari tahu kebijakan yang dilanggar oleh website Anda. 
Umumnya Anda akan menerima email dari adwords-noreply@Google.com yang 
menyertakan tautan berisi informasi lebih lanjut tentang kebijakan spesifik dan 
cara memperbaiki masalah. 

(2) Langkah 2. Buat perubahan pada website web Anda. 

(3) Langkah 3: Kirimkan kembali website Anda kepada Google. 


5. Menggunakan Adwords 


Untuk beriklan dengan Google AdWords, Anda perlu memiliki website web 
sendiri untuk promosi. Iklan online Anda akan ditautkan ke website ini dan Anda 
dapat menggunakannya sebagai peluang untuk memberi tahu lebih banyak 
tentang bisnis Anda kepada pelanggan. Jika belum memiliki website web, Anda 
dapat membuatnya secara gratis menggunakan Google Sites. Jika Anda tidak 
menginginkan website web, opsi alternatifnya adalah membuat laman Google 
Business Places. Laman ini dapat dibuat dalam waktu 5 menit dan memberikan 
informasi kontak, jam operasi, dan lainnya kepada pelanggan. 


a) Membuat website dengan Google Sites 


Google Sites adalah aplikasi online gratis yang menjadikan pembuatan website 
web semudah mengedit dokumen. Anda dapat mengubahsuaikan website sesuai 
keinginan, dan bahkan mengunggah gambar yang terkait dengan bisnis atau 
layanan Anda. Lalu, Anda dapat menggunakan URL website web itu dalam iklan 
AdWords sehingga calon pelanggan diarahkan ke website tersebut saat 
mengeklik iklan Anda. 


Berikut ini cara membuat website baru: 


1) Kunjungi www.google.com/sites. 
2) Masuk dengan Akun Google Anda. Jika Anda tidak memiliki akun, klik Daftar 


ke Sites dan ikuti langkah-langkah untuk membuat Akun Google. 

3) Klik tombol Buat website baru untuk memulai. 

4) Namai website web Anda. Setelah Anda memasukkan nama, URL akan 
dibuat secara otomatis dalam kotak di bawah ini. (Perhatikan: Saat Anda 
membuat akun AdWords, Anda harus memasukkan URL ini di langkah #2.) 

5) Masukkan deskripsi singkat tentang website Anda (langkah ini opsional). 


228 | Halaman 


6) Di samping Bagikan dengan, pilih tombol Semua orang di dunia dapat 
melihat website ini, sehingga siapa pun dapat melihat website Anda. 

7) Pilih tema website (tata letak website). Untuk melihat tema yang lain, klik 
Tema lainnya... 

8) Klik Buat website. 





Gunakan Sdra untu 
Mmm eee pee mo an kah 


A aii aii Lidi 


adi a an a 3 


lee eg Sr ie be i 


Po | i ee! png Coo 





Gambar 6.21 www.google.com/sites 
b) Memulai penggunaan AdWords 


Berikut ini cara memulai program periklanan online Google dalam tiga langkah 
dasar. 


1) Membuat akun 


Anda dapat membuat akun AdWords baru kapan saja dengan mengunjungi 
berAnda AdWords di https://adwords.google.com. Proses ini sedikit berbeda 
tergantung pada apakah Anda telah menggunakan produk Google lainnya atau 


Anda baru menggunakan Google. 


(a) Jika Anda sudah menggunakan produk Google lainnya 
Jika Anda sudah memiliki Akun Google (dengan kata lain, jika Anda 


menggunakan produk Google lainnya, seperti Gmail), Anda dapat menggunakan 
alamat email dan sandi akun tersebut untuk masuk. 


229 | Halaman 


Misalnya, gunakan satu Akun Google untuk produk yang Anda gunakan khusus 
untuk bisnis, seperti AdWords dan Google Belanja. Anda dapat menautkan kartu 
kredit bisnis dan informasi kontak profesional Anda ke Akun Google ini. Gunakan 
Akun Google pribadi untuk produk yang Anda nikmati untuk penggunaan pribadi, 
seperti Blogger dan Google Grup. Anda dapat menautkan kartu kredit pribadi dan 
informasi kontak pribadi Anda ke Akun Google ini. 


Setelah Anda memutuskan Akun Google mana yang akan digunakan untuk 
AdWords: 


(1) Kunjungi berAnda AdWords di https://adwords.google.com. 

(2) Masuklah dengan memasukkan sandi dan alamat email Akun Google Anda 
atau nama pengguna Gmail Anda. 

(3) Pilih negara dan zona waktu yang Anda inginkan untuk akun Anda. Karena 
Google menetapkan penagihan dan statistik berdasarkan zona waktu yang 


Anda pilih, harap pilin dengan cermat. Anda hanya dapat mengubah zona 
waktu satu kali setelah penyiapan ini. 





























“u i 
x » P. 1 : 
Google A " 
J 
C mes 
T Cresta Google Account Sac mu Dora Dl CUE Kan mera 
 ——— data Cb Create Google Account 
Hsec ax] ioe a Han era eg Lo Sang ro or boa ee RE a pty eT: Pe a oe et ps 
‘= fa 
Ty ee ee A i CA. a A NA A Ae a] Eleg Fi iupgs es ie 
Wich beri dexnbes pu 
TT STIL -P Pag bn ad ANAL E AAA A A A A A e Aa rra Te [gw 
Lg Do qi dl A 
Ce WTP de bo 
CITO hat Wicsid yu lia iz funes g inde egami Por ll de LEIDA T 


zi Po Bite Sd Lae Oy tery Geog REGE 


a ie oo aA ee A FA E air ee) Ey Ror 


Seyoni TAC adt Ta abang emat inti 
amd pas ew Tal. kou uie 12 aco a. ole Cool 
deve i] FOLE 
Lxvxde Account 
Emä 
Parang 
+ Sun vogue emt 


Laga P 


Ke Peri 


Sa a aa Ea Foy 


Gambar 6.22 Membuat akun Google Adwords 


230 | Halaman 


(4) Pilih mata uang yang ingin Anda gunakan untuk akun. Tagihan Anda akan 
menggunakan mata uang ini dan ini juga akan digunakan pada laporan 
kinerja Anda. Anda tidak dapat mengubah mata uang setelah penyiapan ini. 

(5) Klik Lanjutkan. 

(6) Cari email verifikasi di alamat email yang baru saja Anda gunakan untuk 
mendaftar ke AdWords. 

(7) Klik tautan verifikasi di email untuk mengaktifkan akun Anda. 


(b) Jika Anda belum menggunakan produk Google lainnya 
Anda hanya membutuhkan alamat email yang aktif untuk memulai: 


(1) Kunjungi website AdWords di https://adwords.google.com. 

(2) Klik Mulai sekarang. 

(3) Pada laman Buat Akun Google, pilih tombol di samping Saya tidak 
menggunakan layanan lainnya tersebut. 

(4) Masukkan alamat email yang aktif beserta sandinya. Sebaiknya Anda 
memilih sandi yang rumit. Hal ini memberikan perlindungan yang lebih baik 
pada akun dari pembajak. 


231 | Halaman 


Gol vale AdWord 





v Lr ^ 1 ery; ate 
Tao ha qero pa el e Ls Creale Google Account 
in nona a e Ea Ps re aa Ia ka et Cee A ai a AA pol up your Ka 
Pa Cau 
i Tm eg cmn] ya YAA ari. Jaras Pe a ra and pesan pa Págs dn onus al dor 
Go 
A Der dea pai! 


l l a a BA A a! rr et lh Gos eee ee rar bom Di png 


Ml ci ii | f indo nnb one Pues cS. Pom 


Call 1H 77-T28-4 TIT ax ine 


P — Create 4 mese Goes Account dar h with Agaric 
= il ibe ioe pul FETU AAA rh COR TY Du E ert rel Per A Di 1 pr, ii Dia 
= 
read: 
+3 pete Ti mi e nd Mr rr A 
Pa ene — à 
Miran off characters n angi [7 
x 3 md. 


pelo? 
b 


E A AED Ad 


"mam Acccumm e 


e 2011 Dasya j idio | Serang Pi B Puer oes 


Gambar 6.23 Membuat akun Google Adwords bagi yang belum memiliki Akun 
Google 


(5) Masukkan huruf terdistorsi pada kotak di bawah informasi sandi. 

(6) Klik Buat Akun. 

(7) Pilih negara dan zona waktu yang Anda inginkan untuk akun Anda. Karena 
Google menetapkan penagihan dan statistik berdasarkan Zona waktu yang 


Anda pilih, harap pilih dengan cermat. Anda hanya dapat mengubah zona 
waktu satu kali setelah penyiapan ini. 


232 | Halaman 


Google Adi = 


ista so main: > aja Ma e al hee oe a ey i ieee 
E n TEN Sei your time zone and currency preferences 


Pu "wd Ii Ari Jesus a lo ma A yaa aires pELGT la já a Po pa mii dd Gand Fur bomb Jum 
pad bh pas AA unum m 
a ¡a ae ee | Pra Pra alas ar car panes ba p arr ee PA a A oem 


A eee be eee ee 


"a Sa gree ce beer p ae s mmm i 
a wu Vae preme domo ar 1 
Bae a peTgeeeclewempy Wr poer gocce 
ua ILC 


CAE | 


iHd Gage | ¿AR St laa area a E 


(8) Pilih mata uang yang ingin Anda gunakan untuk akun. Tagihan Anda akan 
menggunakan mata uang ini dan ini juga akan digunakan pada laporan 
kinerja Anda. Anda tidak dapat mengubah mata uang setelah penyiapan 
ini. 

(9) Klik Lanjutkan. 

(10)Cari email verifikasi di alamat email yang baru saja Anda gunakan untuk 
mendaftar ke AdWords. 


(11) Klik tautan verifikasi di email untuk mengaktifkan akun Anda. 


2) Membuat iklan pertama 
Setelah Anda membuat akun dan mengonfirmasikan email, Google akan 
mengarahkan Anda langsung ke laman tempat Anda dapat menyatukan iklan 
pertama. Ini adalah kesempatan Anda untuk menjadi kreatif. Anda dapat 
memilih tempat iklan ditampilkan, menentukan anggaran, membuat iklan, dan 
memilih beberapa kata atau frasa (Google menyebutnya sebagai kata kunci) 
yang dapat membuat iklan tampil di samping konten yang paling sesuai 
(misalnya, iklan dapat muncul di samping hasil penelusuran Google atau di 


website web mitra Google). 


233 | Halaman 


a) Memilih tempat iklan dapat tampil: Anda dapat memilih website web 
mana, di lokasi mana, dan dalam bahasa apa. Jika Anda tidak merasa 
siap untuk mengambil keputusan tersebut sekarang, pilih saja opsi 
default. Pelajari lebih lanjut tentang lokasi penayangan iklan Anda. 

b) Memutuskan anggaran: Putuskan jumlah yang bersedia Anda bayar 
setiap kali seseorang mengeklik iklan dan tetapkan jumlah maksimum 
yang ingin Anda belanjakan setiap hari. Pelajari lebih lanjut tentang cara 
menentukan anggaran Anda. 

Cc) Menulis iklan singkat: Tulis judul dan uraian singkat. Misalnya, jika Anda 
menjalankan usaha toko kue di dekat Bogor, Anda dapat menulis judul 
seperti “Toko Kue Bogor’, dengan uraian seperti “Bika ambon, lapis legit, 
dan bolu hangat. Pengiriman lokal gratis”. Dapatkan kiat tentang cara 
membuat iklan teks yang sukses. 

d) Memilin kata kunci yang dapat membantu iklan tampil dalam penelusuran: 
Iklan dapat tampil saat orang-orang menelusuri Google menggunakan 
kata yang Anda masukkan dalam iklan. Misalnya, jika orang-orang 
menelusuri “bolu blueberry dekat Bogor”, mereka dapat melihat iklan 
Anda, dengan judul dan uraian di atas, serta informasi kontak bisnis 
Anda. Bergantung opsi yang Anda pilih, mereka juga dapat melihat iklan 
Anda pada website mitra Google di seluruh Internet. Untuk memulai, pilih 
selusin kata kunci atau lebih -- dan perhatikan bahwa Anda bebas 


mengedit atau menambahkannya nanti. 


Untuk membuat iklan teks, ikuti langkah-langkah ini: 


a) Di bagian "Buat iklan", pilih Iklan teks. 

b) Ketik judul, deskripsi, URL tayangan, dan URL tujuan. URL tayangan 
adalah alamat web, biasanya laman berAnda website web Anda, yang 
ditampilkan kepada pelanggan bersama iklan Anda, sementara URL 
tujuan mengarahkan pelanggan ke laman tertentu di website web Anda. 
Kedua URL tersebut harus berisi nama domain yang sama. Misalnya, 
iklan dengan www.google.com sebagai URL tayangan dan 
www.google.com/ads sebagai URL tujuan dapat diterima karena kedua 
URL itu memakai nama domain yang sama, “google.com” 


234 | Halaman 





= $n c] Cm ar eun 


de je cub Dev Wed ts Type Beach E Deopplay Aang: A) Pedra. 
q ha a 
' gr giu PAR adab bai Il A Wy cn crus aa A A O A A A Pei D D A 
Dsalara pal md 
a ee hl Dom id 
[m m 


a E E Lem at mtm Lu TE LL LJ mu Pun] A P A inl 
D p npp a ds ee a Se ee See 


dp eee Te Leer et eee a ee eer, Se oe ere er ac 


"Ew Loa Dosd ew 
Ld al] 


Cm im iom ia ia TU ~ Tt! 


Spe! el Se ee! um zm uen 
EM mum mium 
J Ra q ta 
Dis LL te A F 


-m 
le TL 
Jara Ly peria 
a 
Mem ope EMT Tea ad ca ie ia ee a ls Dn ire pr ee ee 
A A A AN E Ge tus nem bu jo mw 
¡AA mum 
Te 
ie ani yan sr AA 
i Dir pea a ee ee M ee eer 
Mi qt Pas Pei 
E TIL ULLA LLL Lll EL EL Lh RR SEL pi 
— E O Tum 
e" " .- m mhi mu o om rane 
Da di ee P lomo 
=a Ta ole om = nie 
Faure 
Tua a os a par aa. se e Pe play Tata -— cur Summum ad pa 
Cr oe umm manger m pus Pim im (mm im imi pian gri cima 
[LL 11 a e — 
LT - 
SS a 
a ie a 
a = LII Let mu 
— LTD HILL M 1 — 9l s 


Gambar 6.24 Membuat iklan teks 


c) Masukkan kata kunci Anda di bagian "Kata kunci". Sebaiknya Anda mulai 
dengan 10-20 kata kunci. Anda dapat selalu mengedit atau 
menambahkan lebih banyak kata kunci nanti. 


235 | Halaman 





Je om eg 


2 bhmari. am uam mem ano este 


ELS o. a 


Kem hi boi Peha md ds AA e A As di Pm ont e io Al e AA A AR l 
ma 


Bn Eag E bd li 
Cram me ond 
wi Pi md — ai a de. dep ri ma A ma ari Pa y ai mea mh mi 


Trym hpt] mt Se ee Se ee eee ee LL 1 D. M u Eo f-LL LLL 
eS ORA: dui e m "uM Rp» ee ee ee ge, Se ee Gee FO 
ma 


amm m 
Fecha del a A 


E A A E 
= See a dE 
laa q e Em: 


Dp LEN == A Pena 


Cie F. EB l o aae 


DA ee ee ee h d QUÉ 
"umm 


Varr a um 


Ft AA 
to de ee oe Ce ee pe ee ee eee ee. ee ra aa 
an Se ee eee en pee ee et d 


L 

a bam gem UL ee 

" da num acum ee eee Ce ee ee ee SUUM n ww n m p 
ea AE varum 

=o Ba Digit P ee St aa a a a a ep ada a 
Ss yy Ag Paman ii 

" |a rem GÀ A A 


Der emer Se ee 


La 


MAL di ju 
A Pi a a bit ii O AR AS A 
dr Ir ÁÀ aae m ide eb am Bm ee 


i ot = nl ill "idi" 


Gambar 6.25 Jendela penyimpan pembuatan iklan teks 


d) Klik Simpan. Jika ini adalah kampanye pertama Anda, klik Simpan dan 
lanjutkan ke penagihan. Iklan Anda tidak dapat dijalankan jika Anda 
belum mengirimkan informasi penagihan. 


3) Mengaktifkan akun. Jika akun sudah didaftarkan maka otomatis akun anda 


telah dapat digunakan. Anda hanya perlu login saja. 


236 | Halaman 


Tugas 4 





C. Rangkuman 


Iklan PPC merupakan sistem pengiklanan menggunakan media internet dimana 
pemasang Iklan akan dikenai biaya ketika pengguna internet meng-klik iklan 


yang ditampilkan pada halaman web. 
Ada beberapa langkah jika Anda ingin beriklan menggunakan biaya per klik yaitu. 


a) Membuat konten dari iklan yang akan ditawarkan. 

b) Membuat salinan iklan yang akan ditampilkan. 

c) Menentukan lokasi atau tempat iklan ditampilkan dalam web. 

d) Memilih kata kunci yang digunakan agar iklan dapat ditampilkan. 

e) Mengatur biaya yang harus dikeluarkan setiap iklan yang diklik. 

langkah-langkah yang dilakukan oleh penyedia iklan biaya per klik(platform PPC) 


adalah. 


d. Melakukan pengecekan iklan sesuai aturan(pedoman editorial) 
e. Menampilkan iklan sesuai dengan permintaan pencarian(kata kunci) atau 


kriteria yang lain. 


237 | Halaman 


f. Menentukan peringkat atau posisi iklan berdasarkan tawaran maksimum 
pengiklan dan keterkatian/relevansi iklan yang meliputi klik per tayang(click- 
through rate [CTR]), salinan iklan, kata kunci dan halaman arahan/web yang 


dituju dengan relevansi pencarian). 


Struktur penulisan iklan teks PPC adalah 


Kepala(header) 
Dua baris salinan iklan, yang dapat ditampilkan pada satu baris 
www.DisplayURL.com 
(tujuan URL) 
Jenis pencocokan yang dilakukan oleh Google adalah luas, frase, aama persis 


dan negatis 


Untuk memulai Adwords terdapat 3 langkah dasar yaitu: membuat akun, 


membuat iklan pertama, dan mengaktifkan akun 
D. Tes Formatif 


1. Jelaskan pengertian Iklan PPC 

2. Tuliskan struktur dasar iklan PPC teks (Adwords) 
Sebutkan 3 bagian tempat iklan muncul dihalaman website jika Anda 
beriklan menggunakan Adwords 


4. Sebutkan 3 langkah dasar Anda akan memulai Adwords 


E. Kunci Jawaban Tes Formatif 


1. Iklan PPC merupakan sistem pengiklanan menggunakan media internet 
dimana pemasang iklan akan dikenai biaya ketika pengguna internet 
meng-klik iklan yang ditampilkan pada halaman web. 

2. Struktur penulisan iklan teks PPC adalah 
Kepala(header) 

Dua baris salinan iklan, yang dapat ditampilkan pada satu baris 
www.DisplayURL.com 
(tujuan URL) 

238 | Halaman 


3. Dibagian atas, bawah dan kanan pada halaman hasil pencarian 


4. Membuat akun, Membuat iklan pertama, dan Mengaktifkan akun 


239 | Halaman 


EVALUASI 


A. Attitude skills 


Tugas : Membuat website menggunakan template yang telah di download 
(dalam kelompok 2 orang) 


Kerjasama Tanggung Berinisiatif Disiplin 
Jawab 


Konten 


Peta Situs 


Simulasi 


E 
[Upload | 





Membuat 
Design 
[| p] LL Ll 
|| |] lll. 
II III. 


B. Kognitif skills 
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas 
1. Menurut Armstrong dan Kottler E-Marketing Online adalah : .................. 
a. Kegiatan perusahaan untuk mengkomunikasikan, mempromosikan dan 
menjual barang dan jasa melalui Internet 
b. Komponen eCommerce sebagai proses pembuatan, pendistribusian, 
promosi dan penetapan harga barang dan jasa melalui peralatan digital 
Cc. Kegiatan mempomosikan barang melalui Jaringan Global 
d. Mempromosikan Jasa dan harga barang ke Media tertentu 


e. Menjual barang melalui media elektronik 


2. Berikut manfaat pemasaran online dengan menentukan sasaran demografis 
tertentu. 
a. Banyaknya media pilihan 
b. Kemudahan informasi mengenai produk yang dicari 


C. Kemampuan mengubah pelanggan 


240 | Halaman 


d. 


e. 


3. 
a. 
b 
C 
d. 
e 
4. 
a. 
b 
C 
d. 
e 
5. 
a. 
b 
C 
d. 
e 
6 
a. 
b 
C 
d. 
e 


Menargetkan tingkat pendidikan dan pekerjaan tertentu 


Memperbaiki dan mengubah grafis secara cepat jika ada masalah 


Keuntungan pemasaran online diantaranya pelayanan lebih fokus, yaitu 


Membantu melakukan riset pasar dengan melihat kata kunci 
Melayani pelanggan yang melakukan pembelian 
Menyediakan sistem pengelolaan barang 

Menyediakan katalog dan daftar harga 


Biaya pemasaran relatif murah 


Tempat pelanggan mencari informasi bisnis .... 


Content Marketing Online 
Email Marketing Online 

E Pulic Relation 

Search Engine 


Social Media Marketing Online 


Cara kerja pemasaran online 


Interest > Desire > Awarness > Action 
Desire > Awarness > Action > Interest 
Action > Interest > Desire > Awarness 


Interest> Action > Awarness > Desire 


. Awarness > Interest > Desire > Action 


. Website sebagai tempat berdiskusi disebut ... 


Website Network 


. Website Forum 


Website Search Engine 
Website Berita 


. Website Blog 


Mencari halaman-halaman baru atau yang update untuk ditambahkan 


kedalam indeks google dalam proses kerja SEO disebut.. 


a. 


Crawling 


241 | Halaman 


o 209 5 


Proses Index 
Delevering 
Serving 


Googling 


8. Tools Riset Keyword digunakan untuk .. 


a. 


b 
C. 
d 


Menentukan nilai keyword 

Menentukan keyword yang terbaik 

Memilih keyword dengan pesaing tinggi atau rendah 

Melihat seberapa banyak suatu keyword dicari orang dan seberapa ketat 
persaingannya 


Mencari Keyword 


9. Segala bentuk teknik optimasi search engine yang dilakukan pada blog atau 


website disebut .. 


a. 


b 
C 
d. 
e 


SEO 

Backlink 

Meta Keywords 
SEO On Page 
SEO Off Page 


10. Optimasi pada domain merupakan salah satu kegiatan... 


a. 


b 
C 
d. 
e. [ite Tag 


SEO On Page 
SEO Off Page 
Back Link 
Ping Blog 


Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas 


1. Sebutkan jenis surat elektronik komersial, jelaskan! 


2. Sebutkan bagian-bagian surat elektronik! 


3. Apa yang dimaksud dengan Pay Per Click (PPC), bagaimana langkah 


beriklan menggunakan PPC 


4. Apa yang dimaksud dengan Viral Marketing 
242 | Halaman 


C. Psikomotorik skills 


Proyek : Pembuatan website lengkap dengan iklan adword 

Buatlah website dengan menggunakan penyedia website gratis. Tema web 
tentang penjualan peralatan elektronik. Tuliskanlah mulai dari persiapan hinggga 
proses pembuatan dan lakukanlah simulasi antar teman. Buatlah design dan 


langkah-langkah pengerjaannya. 


D. Produk/benda kerja sesuai kriteria standar 


Produk yang dihasilkan berupa website penjualan peralatan elektronik yang 
ditampilkan secara online lengkap dengan pembuatan iklan adword 


bekerjasama dengan penyedia iklan adword.. 


E. Batasan waktu yang telah ditetapkan 


Waktu untuk mengerjakan proyek tersebut 2 minggu. 


F. Kunci Jawaban 


O Psikomotorik Skills 


Indikator 


Mengajak teman 
melaksanakan tugas 
bersama 

Kerjasama Berbagi kesempatan dalam 
melakukan kegiatan 
Tidak mendominasi 
pendapat 
Membantu teman yang 
mengalami kesulitan 


1 
2 
3 
4 
5 
1 
3 


Tidak memilih teman dalam 
melakukan tugas 

Mau menerima konsekuensi 
dari tindakannya 

Mau dan berusaha 


melakukan tugas secara 
Tanggung jawab | sungguh-sungguh 


Tidak mengelak dan 03 
menghindar dari tugas 
oetelah menerima masukan 
: » 4 
segera diperbaiki 


2 





243 | Halaman 


ee Aktif bertindak untuk 
memperlancar proses 
pembelajaran 
muncul. 
saat ini 
dengan cepat 
menciptakan peluang 
jangka panjang 


Mengerjakan tugas dengan 
kesungguhan 
Belajar sesuai dengan 
jadwal dan waktu yang telah 2 
ditentukan 
Dapat menggunakan waktu 
dengan baik antara belajar 3 
Disiplin dan waktu bersosialisasi. 


Mengikuti kegiatan 
pembelajaran dikelas 
dengan gairah dan 
partisipasif. 

Menyelesaikan tugas — 
tugas khususnya tugas yang 
diberikan guru dengan baik 





O Kognitif Skills 
1. Jenis surat elektronik 


a. Surat elektronik promosi(email promotion) 
Merupakan alat komunikasi berupa Surat elektronik yang dirancang dan 
dibuat berdasarkan tujuan tertentu, dimana konsumen diharapkan 
langsung melakukan tindakan atas informasi yang dikirimkan, biasanya 
berisikan informasi penawaran produk, diskon, musik gratis, voucher dan 


lain-lain. 


b. Retention-based e-mails(newsletter/nawala) 
Merupakan alat komunikasi berupa Surat elektronik yang digunakan 
dalam memberikan informasi mengenai perusahaan, baik 


menyangkut produk, orang yang terlibat, serta informasi lain yang dapat 


244 | Halaman 


membantu berhubungan dengan urusan bisnisnya. Pengiriman 
newsletter secara teratur memungkinkan pihak yang terkait terjaga 


kelangsungan hubungannya dalam waktu yang lama. 


2. Preheader 
Header 
Subyek Line 
Personalisasi Ucapan 
Body(tubuh) 


Footer 


3. sistem pengiklanan menggunakan media internet dimana pemasang iklan 
akan dikenai biaya ketika pengguna internet meng-klik iklan yang 
ditampilkan pada halaman web 
e kunci yang digunakan agar iklan dapat ditampilkan. Membuat konten 

dari iklan yang akan ditawarkan. 
e Membuat salinan iklan yang akan ditampilkan. 
e Menentukan lokasi atau tempat iklan ditampilkan dalam web. 
e Memilih kata 


e Mengatur biaya yang harus dikeluarkan setiap iklan yang diklik. 


4. Strategi dan proses penyebaran pesan elektronik yang menjadi saluran 
untuk mengkomunikasikan informasi suatu produk kepada masyarakat 
secara meluas dan berkembang. Pemasaran Viral berkembang melalui 
jaringan internet, yang menduplikasikan dirinya menjadi semakin banyak, 


seperti kerja sebuah virus komputer. . 


5. Keuntungan beriklan dengan Google AdWords 
1) Menjangkau orang-orang pada waktu yang tepat saat mereka menelusuri 
apa yang Anda tawarkan 
(a) Iklan Anda akan ditampilkan kepada orang-orang yang telah menelusuri 
jenis produk dan layanan yang Anda tawarkan. Sehingga orang-orang 


tersebut lebih cenderung untuk mengambil tindakan. 


245 | Halaman 


(b) Kalian dapat memilih tempat iklan ditampilkan, pada website web 
tertentu dan area geografis (negara bagian, kota, atau bahkan RT/RW). 

(c) AdWords menjangkau 80% pengguna Internet di AS. Itu merupakan 
pangsa pasar yang besar. 

Kontrol anggaran 

(a) Dengan penawaran biaya per klik, Anda hanya dikenakan biaya saat 
seseorang mengklik iklan, bukan saat iklan ditampilkan. 

(b) Anda memutuskan jumlah (banyak atau sedikit) yang ingin dibelanjakan 
setiap bulannya dan Anda tidak akan ditagih melebihi jumlah itu. 

(c) Tidak ada komitmen pembelanjaan minimum. 

Lihat dengan cermat apa yang berfungsi pada iklan Anda dan kembangkan 

(a) Lihat laporan mengenai kinerja iklan Anda, lihat berapa banyak 
pelanggan baru yang terhubung ke bisnis Anda dari iklan, tempat asal 
mereka, dan detail lainnya. 

(b) Gunakan alat AdWords untuk mengedit dan meningkatkan iklan Anda, 
serta meningkatkan jumlah calon pelanggan yang menghubungi bisnis 
Anda. 

(c) Mudah untuk memulai, mudah juga untuk menjeda atau berhenti. Tanpa 


ikatan. 


O PSsikomotorik Skills 


Nama A A 


Nama KeloMpok : .....ooooccocccccccccccccccccccccnnnnnnons 


Persiapan 


Gambar produk 
Deskripsi poduk 
Attirubut produk 


Alamat Domain 


Tempat Hosting 





246 | Halaman 


Design 


Antarmuka (Interface) 
Peta Situs (site map) 
Navigasi (menu) 


Warna 
Pengelolaan Admin 


Produk 

Cara Bayar 

Pengiriman 

Iklan 

Kerjasama dengan penyedia layanan 
Adword 


Simulasi 


Pemesanan Barang 
Konfirmasi Pembayaran 


Laporan Pembelian 


Konfirmasi Pengiriman 





Keterangan 

1 - Sangat baik 
2  -Baik 

3 | -Cukup 

4  -Kurang 


247 | Halaman 


PENUTUP 


Internet terus berkembang bukan hanya menampilkan grafis yang menarik tetapi 
telah menjadi alat komunikasi yang interaktif, situs internet terus dikembangkan 
baik secara tampilan dan muatan isinya. Pengembangan tersebut diharapkan 
akan semakin banyak menarik pengunjung untuk selalu kembali ke situs 
tersebut. Salah satu alasan pengembangan itu adalah agar dapat digunakan 
sebagai media yang baik untuk kegiatan e-Business termasuk di dalamnya e- 
Marketing. 

Berbagai inovasi dan ide kreatif dilakukan untuk meningkatkan jumlah 
pengunjung, bermula dari sekedar sebuah web site statis menjadi situs dinamis 
yang banyak memberikan manfaat dan kemudahan bagi user. Salah satu inovasi 
yang fenomenal dalam perkembangan tersebut adalah situs jaringan sosial 
maya, di antaranya yang paling populer adalah twitter.com dan facebook.com. 
Kepopuleran situs jaringan sosial maya dan kegiatan sosialisasi online yang 
sangat interaktif telah mulai menarik minat pemasar untuk melakukan kegiatan 
pemasaran Online. Daya interaktif situs jaringan sosial maya tersebut diharapkan 
dapat menjadi media gate way untuk menuju situs atau web site suatu 
perusahaan atau organisasi. 

Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok 
bahasan dalam buku ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, 
kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya referensi yang ada 
hubungannya dengan materi ini. 

Penulis berharap para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang 
membangun kepada penulis demi sempurnanya buku ini. Semoga buku ini 
berguna bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan jurusan pemasaran 


pada khususnya juga peserta didik lain pada umumnya. 


xvi | Halaman 


DAFTAR PUSTAKA 


Jony Wong Susanto, Juli 2010, Internet Marketing for Beginners, Elex Media 
Komputindo 
Ali Akbar dan Eko Priyo Utomo, September 2011, Internet Marketing Untuk 
Pemula, MediaKom 
Alex Trengove Jones, Anna Malczyk, Jastin Beneke, Internet Marketing, 
GetSmarter 
------- , http://www.saylor.org/site/textbooks/eMarketing- Ihe Essential Guide to 
Online Marketing.pdf, 11 September 2013 
------- , http://id.wikipedia.org/wiki/Pemasaran Internet, 13 September 2013 
------- , http://vistabunda.com/bisnis/7-manfaat-pemasaran-melalui-internet- 
internet-marketing, 13 Spetember 2013 
------- , http://id.wikipedia.org/wiki/Situs web, 13 September 2013, 
eee ,http://www.myeducationkey.com/, 15 September 2013 
------- ,http://disparbud.jabarprov.go.id/ /index.php, 
eene ,http://webhostmu.com/tips-memilih-paket-hosting/ 
a ,http://www.duniacasio.com/casio-protrek-prg-270.html 
------- ,http://www.tasdeuter.com/tas-ransel-daypack/daypack-deuter-spide 
------- ,http://www.freewebsitetemplates.com/ 
Slamet Riyanto, http://slametriyanto.net/wp-content/uploads/2008/03/Bab202- 
Konsep Dasar.pdf 
------- ,http://tautweb.com/seo 
------- ,https://support.google.com/adwords/answer/2453986 
------- ,http://www.submitstart.com/ 
--—--- ,http://imamez.blogspot.com/2013/09/cara-membuat-backlink- 
berkualitas.html 
------- ,https://www.facebook.com 
------- ,https://www.twitter.com 
------- ,http://www.linkedin.com 
------- ,https://plus.google.com 
------- ,http://www.pinterest.com 
------- ,www.posindonesia.co.id dan http://tindaktandukarsitek.wordpress.com/ 


xvii | Halaman 


Diunduh dari BSE.Mahoni.com 


------- ,www.Internetwordstats.com 

------- ,http://kapurwakan.files.wordpress.com/2010/09/peta-dunia.jpg 

------- ,http://i3.campaignmonitor.com/ 

Rob Stokes, Emarketing The Essential Guide To Digital Marketing Online 

------- ,http://www.infousa.com/ 

------- ,www.constantcontact.com 

------- www.mailchimp.com 

------- ,www.idwebpulsa.com 

------- ,https://litmus.com/ 

------- ,http://emailstatcenter.com 

------- ,http://spamassassin.apache.org. 

------- ,www.senderscore.org 

------- ,www.returnpath.net 

------- ,www.truste.com 

-====== ,www. yahoogroups.com 

------- ,www.shopping.com 

------- ,https://www.google.com/ 

Rob Stokes dan The Minds of Quirk, 2011, Emarketing The Essential Guide To 
Digital Marketing 

------- , www.detiknews.com 

------- ,http://www.ppcbudget.com 

eee ,www.spyfu.com 

------- ,https://support.google.com/adwords 

------- ,www.lovetoknow.com 

------- ,https://adwords.google.com. 


------- ,www.google.com/sites. 


xviii | Halaman 


